HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Dapatkan hak Anda 
sebagai pelanggan 
koran sekarang juga 


Dosi2 900 50800 


Sebanyak 97.09 persen 
dana BPDPKS untuk 
pembayaran subsidi. 

EKONOMISBISNIS/H 


Pendiri: 
P.K. OJONG (1920-1980) 
JAKOB OETAMA (1931-2020) 


0 


U, 8 FEBRUARI 2023 


Solidaritas 
untuk 
Turki dan 


Suriah 


Negara-negara mulai mengirimkan 
bantuan bagi korban gempa di Turki 
dan Suriah. Petugas penyelamat 
berkejaran dengan waktu untuk 
mencari dan menyelamatkan penyintas. 


JAKARTA, KOMPAS — Bantuan 
dari sejumlah negara untuk 
korban gempa di Suriah dan 
Turki mulai mengalir. Hingga 
Selasa (7/2/2023), jumlah kor- 
ban tewas akibat gempa sudah 
melebihi 5.100 orang dan di- 
perkirakan terus bertambah. 
Rangkaian gempa yang meng- 
guncang wilayah perbatasan ke- 
dua negara pada Senin merusak 
puluhan ribu bangunan, banyak 
jembatan dan jalan, serta aneka 
fasilitas lain. 

Pemerintah Indonesia me- 
nyiapkan bantuan kemanusia- 
an bagi korban gempa di Turki 
dan Suriah. Bantuan akan sele- 
kasnya dikirim. "Sedang disi 
kan bantuannya oleh Kemen- 
terian Luar Negeri, Kemente- 
rian Pertahanan, dan Kemen- 
terian ia 
dan dil 
pagi masih mencari pesawat,” 
kata Presiden Joko Widodo da- 
lam konferensi pers di Istana 
Merdeka, Jakarta. 

Lewat akun Twitter resmi- 
nya, Presiden menyampaikan 
belasungkawa mendalam kepa- 
da warga di Suriah dan Turki. 
”Pikiran dan doa kami bersama 
dan korban. In- 


ritas dengan rakyat Turki dan 
Suriah,” ujar Presiden. 

Ketika memberikan kete- 
rangan pers di Kawasan Ekono- 
mi Khusus Industri Java Integ- 
rated Industrial and Port Estate 
(JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, 


Tak Jemu 


7? BACA JUGA: 


Pemerintah Siapkan 
Bantuan Kemanusiaan 
Presiden Jokowi menyam- 
paikan belasungkawa yang 
mendalam kepada warga di 
Suriah dan Turki menyusul 
gempa yang melanda Turki 
bagian tenggara dan Suriah 
bagian utara. KOMPASID 


klik.kompas.id/siapkanbantuan 


BACA JUGA 


Wakil Presiden Ma'ruf Amin 
juga menyampaikan rencana 
pemerintah mengirim bantuan 
ke Turki. Apalagi, Turki ter- 
masuk negara yang memberi- 
kan bantuan paling awal saat 
tsunami di Aceh pada 2004. 

Gelombang pertama bantuan 
Indonesia kepada ko: 
pa di Turki telah dil 
Selasa. Kedutaan Besar RI di 
Ankara mengantarkan satu peti 
kemas berisi makanan cepat 

aji, kompor jinjing, dan tabung 

gas. "Ini bantuan tahap per- 
tama,” kata Duta Besar RI di 
Ankara Lalu — Muhammad 
Igbal. 

KBRI Ankara juga mengupa- 
yakan evakuasi 123 warga Indo- 
nesia dari sejumlah lokasi ben- 
cana. Mereka akan dibawa ke 
Ankara karena tempat tinggal 
mereka hancur dan belum ada 


(Bersambung ke hlm 15 kot 3-5) 


Merawat Ciliwung 


Sebagian warga tak 
kenal lelah merawat 
Sungai Ciliwung di 
Jakarta. Mereka 
setia menjadikan 
Ciliwung sebagai 
bagian dari beranda 
rumah atau 
kampung yang 
terus berkembang. 


Fransiskus Wisnu 
Wardhana Dany 


ir kecoklatan mengalir di 

antara dua dinding be- 

ton di sepanjang aliran 
Sungai Ciliwung di kawasan 
Kelurahan Cikoko, Kecamatan 
Pancoran, Jakarta Selatan, Ka- 
mis (2/2/2023) siang. Sampah 
plastik dan stirofoam hanyut 


INDEKS 


ataupun tersangkut di tepian 
sungai selebar 40 meter itu. 

"Waktu (saya) kecil, Cili- 
wung bagus. Setiap kali habis 
bermain sepak bola, kami 
main ke sungai, berenang, 
mencari ikan, dan menyeser 
udang, Kalau mau ke sungai, 
kami harus turun dulu, seperti 
menuruni bukit,” kata Usman 
Firdaus (53) sambil meman- 
dang beranda kampungnya da- 
ri markas komunitas Masya- 
rakat Peduli Ciliwung atau 
Mat Peci. 

Bangunan yang berjarak 10 
meter dari Ciliwung ini pusat 
segala aktivitas dari komunitas 
yang digagas Usman. Terekam 
dalam memorinya perubahan 
Ciliwung dari tahun ke tahun. 
Penduduk makin padat, alih 


(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7) 


BACA JUGA HLM 12 


JIS yang Megah, 

tetapi Minim Akses 

Konser musik Dewa 19 me- 

nguak kekurangan akses Ja- 

karta International Stadium. 
TEROPONG/HLM 13 


READ EDITORS' CHOICE INENGLISH Mn) EKA! 


KOMPAS 


AMANAT HATI NURANI RAKYAT 


Wabah Kontemporer 
Berat badan lebih telah 
berkembang menjadi isu 
kesehatan sangat serius. 


OPINI/F 


www.kompas.id 


Nasib Ancelotti 
Real Madrid memulai 

perburuan trofi baru saat 
meladeni Al Ahly. 


16 Halaman#Kompas.id 
Nomor 219 Tahun Ke-58 


Harga Langganan Kompas (Kompas.id) 
Rp 200.000/bulan (Belum Termasuk Ongkos Kirim) 
Harga Eceran Rp 9.000 


Layanan Pelanggan 
(021) 25676000 
0812 900 50800 


E-mail kompas@kompas.id 
Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 80626688-99 


Acara Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). Kegiatan ini dihadiri Presiden Joko Widodo 
dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara simbolis meluncurkan abad kedua Nahdlatul Ulama dengan memukul beduk digital 
bersama dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staguf dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. 


ORMAS KEAGA 


Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama Menapaki Abad Kedua 


SIDOARJO, KOMPAS — Momen- 
tum abad kedua Nahdlatul 
Ulama diharapkan menjadi pe: 
angkitan baru bagi 
Muslim terbesar di 
ia tersebut. NU diha- 
rapkan terus memperkokoh 
keislaman dan keindonesiaan, 
meningkatkan kesejahteraan 
umat, serta membangun masa 
depan Indonesia yang maju 
dan bermartabat. 

”Memasuki abad kedua, in- 
sya Allah, NU akan tumbuh 
semakin kokoh, menjadi tela- 
dan dalam keberislaman yang 
moderat, memberikan contoh 
hidup adab Islam yang baik, 
menjunjung akhlakul karimah 
(akhlak terpuji) dan adat ke- 
timuran, tata krama, unggah 


Apakah Andap 
emberitaan ya' 


Percaya 


70,2 
19.9 


“aa Media sosial (Twitt 


34,7”o 


Saat menga! 

kanal berita apa 
paling Anda percaya 
er, Instagram, 


(data resmi, Tilis lembaga, pernyataan tokoh) 


Berisi informasi lengkap tentang 
suatu peristiwa 28,9Y4 


ungguh, etika yang baik, dan 
adab yang baik,” ujar Presiden 
Joko Widodo dalam pembu- 
kaan Resepsi Puncak Satu 
Abad NU di Stadion Gelora 
Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 
sa (7/2/2023). 

NU didirikan 16 Rajab 1344 
H atau 31 Januari 1926. Ber- 
dasar kalender hi N 
usia 100 tahun pada 16 Rajab 
1444 H atau 7 Februari 2023. 

Sebagai tanda memasuki 
abad kedua usia NU, Presiden 
memukul beduk digital didam- 
pingi Wakil Presiden Ma'ruf 
Amin, Rais Aam Pengurus Be- 
sar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
KH Miftachul Akhyar, dan Ke- 
tua Umum PBNU KH Yahya 
Cholil Staguf. Turut hadir da- 


ercaya dengan 
ng diberitakan 


kses berita, . i 
ng saat ini 
Pearmasinya? 


Facebook, Whatsapp. dsb) 


Berita daring 
(situs berita 

sendiri, bukan 
di media sosial) 


Media cetak 
(koran, majalah, 


tabloid) 
Tidak tahu 


Kanal medianya (TV, radio, koran, 


1 berita daring, media sosial) 17,8Y4 
S1 Tidak tahu 12,4 


INFOGRAFIK: DICKY 


lam acara tersebut, antara lain, 
Presiden ke-5 RI Megawati 
Soekarnoputri, Wakil Presiden 
ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, 
sejumlah menteri Kabinet In- 
donesia Maju, serta sejumlah 
ketua umum partai politik dan 
kepala daerah. 


Menjaga toleransi 


Dalam sambutannya, Presi- 
den berharap NU terus men- 
jaga toleransi, persatuan, dan 
kegotongroyongan serta terus 
mengikuti perkembangan za- 
man. Sebagai organi Islam 
terbesar di dunia, NU juga di- 
nilai layak berkontribusi untuk 
masyarakat internasional. Pe- 
merintah sangat menghargai 
upaya PBNU untuk ikut mem- 


bangun peradaban dunia yang 
lebih baik dan mulia. 
Menurut Presiden, NU telah 
terbukti mampu menjaga ke- 
tahanan masyarakat dalam 
menghadapi berbagai tantang- 
an. Tantangan tersebut ter- 
utama dalam menghadapi 
pandemi Covid-19 dan dalam 
menghadapi hantaman « 
an-gerakan radikal, termasuk 
menjaga diri dari politik iden- 
titas dan ekstremisme. Selama 
a ad pertama pun NU 
dianggap telah memberikan 
warna yang luar biasa untuk 
Ibu Pertiwi Indonesia. 
”Keislaman dan keindone- 
siaan, keislaman dan kebang- 
saan, persatuan dan kesatuan, 
serta kerukunan dalam kebe- 


Antara Industri Media 


ragaman,” ujar Presiden. 

Di tengah gelombang per- 
ubahan, Presiden mengingat- 
kan agar NU menjadi bagian 
terdepan dalam membaca ge- 
rak zaman, membaca perkem- 
bangan teknologi dan trans- 
formasi ekonomi, serta men- 
jaga tatanan sosial yang adil 
dan beradab. Oleh sebab itu, 
NU perlu merangkul dan 
memberi perhatian serius ke- 
pada generasi muda supaya 
tetap mengakar kuat kepada 
tradisi dan adab. 

KH Yahya Cholil Staguf me- 
ngatakan, satu abad pertama 


(Bersambung ke hlm 15 kot 1-2) 


BACA JUGA 


dan Kepercayaan Publik 


industri pers arus utama 

menghadapi tantangan 
yang dipicu oleh hadirnya di 
rupsi digital. Tantangan ini 
terutama melanda surat kabar 
cetak, majalah, dan tabloid 
yang sebagian lalu beralih ke 
versi laman daring. Tuntutan 
untuk terus berinovasi tentu 
membutuhkan biaya produksi 
yang tidak sedikit. 

Media cetak juga tidak da- 
pat lagi sepenuhnya bergan- 
tung pada pemasukan yang 
didapatkan dari iklan. Dalam 
laporan UNESCO (2022), dis- 
tribusi iklan di media cetak 
secara global turun dari 22,9 
persen pada 2010 menjadi 5,7 
persen tahun 2021. Berhadap- 
an dengan itu, konten berita 
versi digital berbayar (pay- 
wall) dan berlangganan (sub- 
scribe) menjadi strategi bisnis 
yang ditempuh sejumlah me- 
dia arus utama. 

Pada saat yang sama, men- 
jaga kepercayaan publik juga 
perlu menjadi perhatian se- 
rius bagi perusahaan pers. 
Obyektivitas dalam pemberi- 
taan menjadi hal yang mesti 
terus diperjuangkan. 

”Tantangan ini juga bukan 
hanya soal visual (tampilan 
berita) dan kecepatan, mela- 
inkan juga unsur kelengkap- 
annya,” kata pengajar Jurna- 
Iistik di Universitas Media 
Nusantara, Ignatius Haryanto. 
”Misalnya saja media sosial 


S ejak satu dekade terakhir, 


HARI PERS 


seperti Tiktok yang cepat me- 
nyebarkan informasi atau be- 
rita, tetapi isinya tidak leng- 
kap,” ujarnya. 

Media arus utama perlu 
menjaga unsur kelengkapan 
informasi dan menjadikan hal 
itu sebagai keunggulan diban- 
dingkan dengan media so: 

Selain unsur kelengkapan 
berita, Haryanto juga menyo- 
rot perhatian audiens terha- 
dap independensi media dari 
kepentingan politik mana 
pun. Publik sebenarnya sadar 
dengan hadirnya media par- 
tisan atau yang berafiliasi de- 
ngan partai politik tertentu. 
Hal ini dapat menyebabkan 
munculnya ketidakpercayaan 
publik terhadap media. 

Pandangan Haryanto ini 
senada dengan temuan survei 
Kompas (25 Januari-4 
Februari 2023) dengan 1.202 
responden di 38 provinsi. Se- 
banyak 70,2 persen 
responden mengaku masih 
memercayai pemberitaan di 
media arus utama, seperti te- 
levisi, surat kabar cetak, radio, 
dan berita daring. Sementara 
itu, 19,9 persen responden 
menjawab dirinya tidak per- 
caya terhadap pemberitaan di 
media arus utama. 

Meskipun persentase res- 


ponden yang tidak memerca- 
yai media arus utama masih 
tergolong sedikit, hal itu tetap 
menjadi peringatan bagi lem- 
baga pers. Informasi berim- 
bang, akurat, serta tervalidasi 
menjadi syarat mendasar dari 
suatu berita sebelum disam- 
paikan kepada masyarakat. Ji- 
ka hal ini tidak dapat dipe- 
nuhi, ketidakpercayaan publik 
terhadap pemberitaan media 
massa dapat terus meningkat. 

Dosen Ilmu Komunikasi 
Universitas Indonesia, Pin- 
ckey Triputra, mengatakan, 
aspek netralitas media massa 
perlu ditafsirkan ulang seba- 
gai keberpihakan pada ni- 
lai-nilai yang ideal. "Jadi, bu- 
kan media yang berpihak pa- 
da kubu atau pihak tertentu, 
melainkan berpijak pada nilai 
seperti kemanusiaan dan de- 
mokrasi,” ujarnya. 

Dengan beragamnya sudut 
pandang media massa dalam 
suatu isu, masyarakat justru 
diperkaya dan pers menjalan- 
kan tugas edukasinya. 


Sumber tepercaya 

Tak dapat dimungkiri, 
munculnya hoaks dan disin- 
formasi turut berperan dalam 
memunculkan ketidakperca- 
yaan publik terhadap media 
massa. Berbagai informasi 
yang tersebar di media sosial 
juga membawa tsunami 


(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7) 


2 


TANTANGAN PERS 


HARI PERS 


Jalan Timpang Kesejahteraan 
dan Ancaman terhadap Wartawan 


i tengah menguatnya 
D ancaman kekerasan 

dalam kerja-kerja jur- 
nalistik, upah layak bagi war- 
tawan masih sering diabaikan. 
Jurnalis menyusuri jalan tim- 
pang antara tingginya risiko 
pekerjaan dan lemahnya ja- 
minan kesejahteraan. 

Menjelang puncak peri- 
ngatan Hari Pers Nasional pa- 
da 9 Februari 2023 di Medan, 
Sumatera Utara, kasus keke- 
rasan — jurnalis kembali 
menguar. Pemimpin media 
daring di Bengkulu ditembak 
orang tidak dikenal, Jumat 
(3/2/2023). Sehari sebelum- 
nya, seorang jurnalis di Kota 
Tual, Maluku, menjadi korban 
kekerasan saat meliput kon- 
flik dua kelompok warga. 

Dewan Pers mengecam dan 
menyesalkan berulangnya tin- 
dak kekerasan terhadap war- 
tawan. Aparat penegak hu- 
kum diminta segera mengusut 
tuntas, 

Dewan Pers juga meminta 
semua pihak menghargai para 
pengelola dan pekerja pers 
yang menjalankan tugas un- 
tuk kepentingan publik de- 
ngan menyajikan karya jur- 
nalistik. Tindakan kekerasan 
tersebut tidak bisa ditole- 
ransi. 

"Jurnalis amat rentan 
mengalami kekerasan t 
bertugas, Di sisi lain, jaminan 
kesejahteraannya masih jadi 
PR (pekerjaan rumah) belum 
terpecahkan,” ujar Direktur 
Eksekutif Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Pers Ade Wah- 
yudin, Sabtu (4/2). 

Laporan tahunan LBH Pers 
pada 2022 mencatat, seti 
nya terjadi 51 kekera 
hadap pers. Kekeras 


BERITA BOHONG 


nyasar media, wartawan, na- 
rasumber, aktivis pers, dan 
mahasiswa yang menjalankan 
kerja jurnalistik. Dari kasus 
itu terdapat 113 korban in- 
dividu dan organisasi. Secara 
global, Federasi Jurnalis In- 
ternasional (IFJ) menyebut- 
kan, 67 jurnalis dan pekerja 
media terbunuh selama tahun 
2022. 

Upaya menyelesaikan kasus 
kekerasan terhadap wartawan 
menghadapi berbagai tan- 
tangan. Proses hukum bebe- 
rapa kasus yang telah dila- 
porkan ke kepolisian berjalan 
sangat lambat, bahkan terke- 
san mandek. Selain itu, se- 
jumlah jurnalis korban keke- 
rasan juga tidak mau mem- 
bawa kasusnya ke ranah hu- 
kum. 

Ancaman kriminalisasi jur- 
nalis menguat setelah disah- 
kannya Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang 
baru, Selain itu, ketentuan 
dalam Undang-Undang 
Pelindungan Data Pribadi se- 
rta Peraturan Menteri Komu- 
nikasi dan Informatika No- 
mor 5 Tahun 2020 juga ber- 
potensi menjerat kebebasan 
pers. 

Sebelum disahkan menjadi 
undang-undang, Dewan Pers 
telah menyarankan reformu- 
lasi 11 kluster dan 17 pasal 
bermasalah dalam Rancangan 
KUHP, Namun, hal ini tidak 
mendapat umpan balik ber- 
arti dari pemerintah dan 
DPR. 

Terdapat tenggat tiga tahun 
sebelum KUHP baru itu di- 
berlakukan. Beberapa pasal 
dalam KUHP yang diperso- 
alkan di antaranya Pasal 240 
dan 241 yang mengatur tindak 


pidana penghinaan terhadap 
pemerintah. Ada juga Pasal 
264 tentang tindak pidana ke- 
pada setiap orang yang me- 
nyiarkan berita tak pasti, ber- 
lebih-lebihan, atau yang tidak 
lengkap. 

”Disahkannya KUHP baru 
ancaman serius bagi kebebas- 
an pers,” ujar Ketua Komisi 
Hukum dan Perundang-Un- 
dangan Dewan Pers Arif Zul- 
kifli. 

Kurang sejahtera 


Indeks Kemerdekaan Pers 
(IKP) Indonesia 2022 sebesar 
77,88 poin atau naik 1,86 poin 
dari tahun sebelumnya. Ca- 
paian itu masuk kategori cu- 
kup bebas. Itu berarti IKP 
nasional belum mencapai ka- 
tegori bebas dengan 90-100 
poin. 

Kenaikan tipis ini juga di- 
bayangi sejumlah masalah, 
lah satunya dalam aspek ke- 
sejahteraan jurnalis. Sebanyak 
12 provinsi mendapat nilai 
rendah pada indikator tata 
kelola perusahaan yang baik 
karena tak menggaji warta- 
wan sesuai upah minimum 
provinsi (UMP) dan 13 kali 
dalam setahun. Sebagian per- 
usahaan pers belum meme- 
nuhi aturan kesejahteraan. 
Padahal, hal ini berdampak 
terhadap independensi war- 
tawan, 

Isu upah layak bagi jurnalis 
terus disuarakan, tetapi ke- 
sejahteraannya masih jauh 
dari harapan. Jurnalis memi- 
kul peran memenuhi hak ma- 
syarakat untuk mengetahui 
dengan menghadapi berbagai 
ancaman tanpa ganjaran yang 
sepadan. 

(TATANG MULYANA SINAGA) 


Gejala Penghindaran Berita 
akibat Informasi Tak Terkurasi 


Temuan Konten Hoaks Januari 2023 


epat dan mudahnya pe- 
(Ce informasi di 

era digital dewasa ini 
memuat problematik. Ho- 
aks atau berita bohong ber- 
kelindan ikut dalam arus ke- 
mudahan informasi yang di- 
sebarkan melalui internet. 
Banjir informasi yang tidak 
terkurasi ini memunculkan 
gejala penghindaran berita 
(news avoidance). 

Meskipun terus diperangi, 
nyatanya berita bohong tak 
dapat dengan mudah diben- 
dung. Hal ini menimbulkan 
kecemasan hingga kebencian 
dalam masyarakat yang ter- 
papar berita bohong tersebut. 
Fenomena yang paling ken- 
tara ialah di tengah kegagapan 
Indonesia menghadapi Co- 
vid-19, berita bohong terkait 
virus ini terus tumbuh. 

Sejak Maret 2020 hingga 
awal Februari 2023, laman co- 
vid.go.id mencatat sedikitnya 
1488 konten berita bohong 
terkait virus Covid-19. Artinya, 
selama hampir tiga tahun ter- 
akhir ini, minimal ada satu 
konten berita bohong yang 
berhubungan dengan Co- 
vid-19 per hari. 

Jika ditarik sebelum pan- 
demi Covid-19, berita bohong 
sebenarnya sudah mulai me- 
rebak. Kementerian Komuni- 
kasi dan Informatika (Kemen- 
kominfo) mencatat dari Agus- 
tus 2018 hingga 31 Maret 
2020, ada 5.156 temuan isu 
hoaks. Artinya, dalam kurun 
waktu 20 bulan tersebut se- 
kurangnya ada 257 berita ho- 
aks per bulan atau sekitar de- 
lapan berita bohong muncul 
per hari. 

Hingga awal 2023, berita 
bohong masih terus mengan- 
cam. Pada Januari 2023 ada 
134 temuan konten berita bo- 
hong. Isu politik dan peme- 
rintahan paling banyak dija- 
dikan berita bohong, yakni 63 
temuan. Berikutnya, kategori 
penipuan yang terkait dengan 
hadiah dan uang sebanyak 28 
temuan, isu kriminal atau ke- 
jahatan 21 temuan, dan isu 
kesehatan 15 temuan. 

Adapun konten-konten tak 
terkurasi yang cenderung 
mengarah ke hoaks atau dis- 
informasi ini sebenarnya da- 
pat diketahui ciri-cirinya. Ke- 
tika disebar mengakibatkan 
kecemasan, permusuhan, dan 
kebencian pada masyarakat 
yang terpapar, hal ini meru- 
pakan ciri utama hoaks. Se- 
lanjutnya, sumber berita tidak 
dapat diverifikasi kebenaran- 
nya. Ciri berikutnya adalah isi 
pemberitaan yang cenderung 
menyudutkan — pihak-pihak 
tertentu. 

Peliknya, asumsi bahwa in- 
formasi yang tak terkurasi ha- 


Menurut Kategori 


Peolitik// MAN 63 
pemerintahan 
Penipuan/hadiah MMI 28 
Kejahatan MM 21 


Kesehatan MM 15 
Lainnya 87 
Total 134 


Temuan Konten Hoaks 


Gejala Penghindaran Berita 


Agustus 2018-Maret 2020 | atau "News Avoidance” 


Menurut Kategori 


Politik MAN 1.025 
Pemerintahan MANAH 922 
Kesehatan MMMMNN 853 
Kejahatan MM 390 
Fitnah IM 292 
Internasional MM 283 
Bencana alam IM 258 
Penipuan MM 265 
Agama WI 208 
Mitos MP 182 
Perdagangan | 34 
Pendidikan 1 33 
Lainnya MM 411 
Total 5.156 


Sumber: Kaminfo dan Reuters Instutute: Dialah Litbang Kompas/1YR 


nya ada dalam media-media 
baru pun keliru. Pada Agustus 
2022, Dewan Pers melapor- 
kan temuannya bahwa media 
arus utama menyiarkan berita 
bohong. Dewan pers menye- 
butkan, meskipun pada akhir- 
nya menyebutkan bahwa be- 
rita tersebut tidak benar, di- 
sinyalir hal ini dilakukan demi 
mendatangkan banyak 
pengunjung (clickbaid. 


Menghindari berita 


Dalam situasi demikian ini, 
tidak mengherankan muncul 
gejala news avoidance dalam 
diri masyarakat. Fenomena ini 
dapat dicermati dalam Reu- 
ters Digital News Report 
2022. Secara global, 38 persen 
publik menyatakan memilih 
menghindari berita. Dengan 
selisih yang tidak terlalu 
jauh, sebanyak 35 persen pub- 
lik Indonesia menghindari 
berita. 

Dibandingkan dengan ne- 
gara tetangga, angka ini sedikit 
lebih tinggi. Sebanyak 34 per- 
sen publik Malaysia menun- 
jukkan sikap menghindari be- 
rita. Sementara publik Singa- 
pura menunjukkan hal yang 
sama pada angka 22 persen. 

”Saya sudah tidak lagi ba- 
nyak membaca berita-berita 
langsung. Di media sosial, saya 
juga memilih tidak mengikuti 
akun-akun pemberitaan. Ter- 
lalu ramai dan gaduh. Kalau- 


di Sejumlah Negara (2022) 


Indonesia Temani 359 
Singapura m228k 
Malaysia MK 3496 
Filipina. m4799 
Thailand #mma 4696 
Australia aman 4196 
Taiwan mmm22h6 
Jepang MMLAN 
Korea Selatan mmm 2696 
India ME 4396 
Rata-rata 138Y2 
dunia , 


INFOGRAFIKAAMUR 


saya pilih seperti opini, 
editorial, dan cerpen,” ujar 
Patrick Ardina (31), seorang 
guru di Bali. 

Selain adanya gejala peng- 
hindaran berita, konten-kon- 
ten masif dan cepat yang tidak 
terkurasi juga memberikan 
kecemasan terhadap pola pi 
kir dan kehidupan sosial. 
"Yang menjadi kecemasan de- 
ngan adanya berita tak ter- 
kurasi adalah semakin tum- 
pulnya kemampuan menalar 
dan berpikir kritis. Selain itu, 
takutnya muncul tindakan 
anarkistis tak terkendali dari 
masyarakat sebagai reaksi atas 
paparan hoaks,” ujar Mariana 
Setyorini (39), seorang peker- 
ja lepas di Yogyakarta. 

Skeptisisme yang ditunjuk- 
kan oleh Patrick dan kece- 
masan yang muncul dalam di- 
ri Mariana ini menjadi cermin 
kejengahan publik mengha- 
dapi tak terbendungnya arus 
informasi. Belum lagi kon- 
ten-konten pemberitaan yang 
tak terkurasi menambah ke- 
sesakan publik dalam men- 
cerna informasi. Hal ini men- 
jadi tantangan bagi pelaku 
media dan perusahaan pers 
untuk tetap menarik hati dan 
minat pembaca di tengah ke- 
ruhnya persaingan industri 
media. 

(VINCENTIUS GITIYARKO/ 
LITBANG KOMPAS) 


Prinsip 


Kemerdekaan/kebebasan 
(Freedom/eguality) 


pasi Masyarakat Sipil 
2'S Sovereignty) 


Negara Demokrasi 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Parameter 
“Pertanggungj “Oitakutan 
Tj ah ttg ami 
pejabat ana 
publik rendahnya kualitas 


rami 


“Pemilu yang teratur dan 
berkesimambungan 
“Jaminan hak memilih 


dan dipilih 
bobas 


“Hak menyatakan pendapat 
"Hak berserikat dan 
beroposisi 

“Hak menikmati pers yang 


“Peluang yang, 
sama bagi setlap 
orang Yang 
memenuhi syarat 
Untuk 


berkompetisi 
mengisi jatiatan 


KOMPAS/ TATANG MULYANA SINAGA 


Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (berdiri) menghadiri seminar "Seruan Pers dari Sumatera Utara: Pers Bebas, Demokrasi 
Bermartabat” dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/2/2023). 


Karya Jurnalistik 


Mengedukasi Publik 


Sejak masa pra-kemerde 


aan, pers berperan penting dalam 


mengedukasi publik. Karya jurnalistik berkualitas sangat diperlukan 


untuk mengedukasi mas 


MEDAN, KOMPAS — Pers meng- 
hadapi beragam tantangan di 
era banjir informasi saat ini. 
Selain tantangan eksternal aki- 
bat disrupsi digital, tantangan 
internal dalam menjaga kua- 
litas karya jurnalistik juga tak 
kalah penting untuk mengedu- 
kasi masyarakat dan mening- 
katkan intelektualitas publik. 

Sejak masa pra-kemerdeka- 
an, pers berperan penting da- 
lam mengedukasi publik, me- 
nyuarakan aspirasi masyarakat, 
dan melakukan kontrol sosial. 
Bahkan, media massa dijadikan 
alat perjuangan untuk me- 
nyebarkan gagasan kebangsa- 
an. 

Sejarawan yang juga peneliti 
pers dari Universitas Andalas, 
Wannofri Samry, mengatakan, 
di era kolonial, pers ikut me- 
numbuhkan kesadaran masya- 
rakat sebagai sebuah bangsa. 
di, ma t dari berbagai 
kelompok etnik tidak lagi ber- 
pikir untuk tujuan kelompok 
masing-masing. 

”Surat kabar yang menyatu- 
kan itu karena mengajarkan 
masyarakat untuk berpikir se- 
bagai suatu bangsa,” ujar Wan- 
nofri dalam seminar "Seruan 
Pers dari Sumatera Utara: Pers 
Demokrasi Bermarta- 
alam peringatan Hari 
Pers Nasional (HPN) di Medan, 
Sumut, Selasa (7/2/2023). 

Peran besar itu tidak terlepas 
dari dedikasi tokoh pers di masa 
lalu. Ia mencontohkan kiprah 
Adinegoro yang mempunyai vi- 
si memajukan peradaban bang- 
sa melalui media massa. Oleh 
sebab itu, kualitas karya jurna- 
Iistik harus terus dijaga. 

Menurut Wannoffi, visi itu 
mulai tergerus di era sekarang. 
Banyak berita yang mengecoh 
masyarakat karena judul dan isi 


beritanya tidak sesuai. 

”Ini mubazir. Kerja-kerjajur- 
nalistik seperti ini menghabis- 
kan energi orang-orang untuk 
membaca,” ucap Wannofri. 

Oleh karena itu, media di 
dorong meningkatkan kualit: 
beritanya. Selain itu, menem- 
patkan pers tetap berada di 
tengah sehingga tidak memihak 
kelompok kepentingan terten- 
tu. 

Hal ini sangat penting untuk 
menjaga independensi media. 
Dengan demikian, pers dapat 
mengukuhkan posisinya seba- 
gai pilar keempat demokra 

”Pers semestinya tidak mer 
jadi provokator. Kalau meng- 
kritik, jangan menghina atau 
mencela. Apalagi, memasuki 
pesta demokrasi (pemilu) 2024, 
harus hati: Jangan sampai 
pers menjadi partisan," kata 
Wannofri. 

Ketua Dewan Pers Ninik Ra- 
hayu mengatakan, insan pers 
perlu belajar dari komitmen to- 
koh-tokoh pers di masa lalu 
dalam menghasilkan karya-kar- 
ya jurnalistik berkuali' Hal 
itu tidak terlepas dari penge- 
tahuan mendalam, integritas, 
dan profesionalisme sebagai 
jurnalis. 

”Komitmen itu harus dilan- 
jutkan. Caranya dengan ber- 
pijak pada rules, pakai kode etik 
jurnalistik. Kalau itu dipegang, 
karya jurnalistik bisa dipertang- 
gungjawabkan dan publik mei 
dapatkan edukasi yang baik, 
katanya. 

Salah satu esensi kemerdeka- 
an pers ialah memenuhi hak 
masyarakat untuk memperoleh 
informasi. Pers juga diharapkan 
meningkatkan kesadaran inte- 
lektual dan mencerdaskan ke- 
hidupan bangsa. 

Oleh sebab itu, hal ini harus 


didukung profesionalisme per- 
usahaan pers dan wartawan. 
"Jangan sampai wartawan di- 
suruh cari iklan karena akan 
terjadi konflik kepentingan. Tu- 
gas wartawan itu cari berita. Di 
itulah wartawan bisa melen- 
tingkan kerja-kerja redaksinya,” 
ucap Ninik. 

Menjaga kualitas produk jur- 
nalistik semakin mendesak di 
saat banyak media lebih me- 
ngejar kecepatan. Alhasil, tak 
jarang informasinya kurang ter- 
verifikasi sehingga berpotensi 
merugikan pihak tertentu. 

Dewan Pers menerima 691 

duan kasus pers sepan- 
Jumlah itu mening- 
kat dibandingkan 2021 dengan 
s. Sekitar 97 persen 
n merupakan konten 
media digital atau daring. 

Bentuk pelanggaran bera- 
gam, mulai dari tidak mem- 
verifikasi, terindikasi hoaks 
atau fitnah, hingga konten yang 
mengandung provokasi seksual. 
Sejumlah media diminta men- 
cabut konten yang diadukan. 


Pelopor pers 


Sejarawan dari Universitas 
Negeri Medan, Ichwan Azhari, 
mengatakan, sejumlah tokoh 
perintis pers Tanah Air lahir di 
Sumut. Dja Endar Moeda, mi- 
salnya, menjadi pemilik dan pe- 
mimpin redaksi koran Pertja 
Barat pada 1900. Kemudian da- 
lam kurun waktu 1900-1905, ia 
menerbitkan koran Tapian Na 
Oeli dan Insulinde. 

”Jadi, ketiga koran ini me- 
rupakan pelopor koran di Indo- 
nesia yang dimiliki dan dimo- 
dali oleh orang Indonesia,” ujar 
Ichwan. 

Tokoh pers lainnya adalah 
Tuan MH Manullang yang di- 
kenal sebagai pelopor pers per- 


arakat dan meningkatkan intelektualitas publik. 


juangan. Ia menerbitkan koran 
Binsar Sinondang pada 1905, 
Kemudian menerbitkan koran 
Soeara Batak, Persamaan, Per- 
tjatoeran, dan Persatoean pada 
1919-1929. 

Sementara Parada Harahap 
memulai karier jurnalistiknya 
di koran Benih Merdeka pada 
1918. Ia pernah menghadapi 12 
delik pers dan membongkar 
praktik rezim kolonial yang me- 
rugikan masyarakat. 


Wartawan RI-Malaysia 

Secara terpisah, Menteri Ko- 
munikasi dan Digital Malaysia 
Fahmi Fadzil mengatakan, in- 
teraksi wartawan Malaysia-In- 
donesia, serta negara-negara 
ASEAN sangat penting. Selain 
untuk mengeratkan hubungan 
negara, juga dalam menghadapi 
tantangan atas kehadiran plat- 
form global yang kini sangat 
memengaruhi pendapatan me- 
dia m: 

"Saya harap wartawan Ma- 
laysia dan Indonesia tidak ha- 
nya saling kunjung, tapi lebih 
tu. Kita harus mempunyai 
visi ke depan, terutama meng- 
hadapi raksasa global,” kata 
Fahmi, kepada — sejumlah 
wartawan kedua negara melalui 
Zoom, Senin (6/2). 

Fahmi berhalangan hadir di 
Hari Pers Nasional di Medan 
karena mengikuti pertemuan 
Menteri Komunikasi ASEAN di 
Manila, Filipina. Pemerintah 
Malaysia mengutus Wakil Men- 
teri Komunikasi dan Digital 
Teo Nie Ching Nie ke Medan, 
Rabu (8/2). Menteri berusia 
41 tahun ini mendorong hu- 
bungan wartawan Malaysia dan 
Indonesia diperluas ke wilayah 
ASEAN dalam — membahas 
ancaman platform global saat 
ini. (TAM) 


PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 


Eksokusi Hak 


dimuat pada selebaran 


Menunjuk Pengumuman Pertama Li Ta ye pada 
atas Pengumuman tempel tanggai 29 Januar 2029, ana Giama dengan 


KPR) Tangerang Hakan 
SO UUNT NO d Tahun 1906 


5) 3.820m2 dengan 
Lima (5) bidang tanah di total luas berikut dengan bar dan segala 
ka datasiya, sua SAM kiat 


tu dat 


IM No. 473 luas tanah 1.300m2, SHM No. 


4 seluas 3in2. 


keimanya atas nama Nyonya Suty Tiokro eretak diJ Ke yan Ar Ko Ha Kesra 


Kenanga, Kota Tar 
(arga Limit Rp 22:900.000.000,”5 
Waktu Pelaksanaan : 
a.Hari | Tanggal 
Waktu Penawaran 
Waktu 

@.Cara Penawaran 


'eTempat Lelang 
Sauna Kera 


Prov 


Tang Jaman Rp2.500006:000-) 


Intonet Dengan Penawaran Tertutup (closed Bideing) motalul 
uang Lelang KPRI Tanparang 1. 1 Jaan Taman Makam Pahlawan 
Tangerang, Provinsi 


Calon peserta lelang mendaftarkan din dan mengaktifkan akun dengan mengunggah soft 
enda 


copy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas 
3. Peserta 


lelang diwajibkan menyetor 
(dan sudah efektif diterima oleh KPKNL. 


Beban pelaksanaan Takan jumahhombui yang dsetartan arun anar 
pengumuman lelang ini 


lamiran yang dayeratan penjual dalam 


Uang jaminan lelang 
Akan Giogikan secara otomats dar Si 


ae ca 


Deranwaran stang sebesar tersebut diatas 
bapa ono ha Una 


Ini, disetor tekahgas (bukan 


setorkan ke Vitual Account VA) masing-masing peserta lelang yang 


masing-masing 
berhasil melakukan pendatran data denias dinyalakan valid dan memilih bera yang 


Pemantang elang harus mokunasi harga ilang ari Boa Lalang sebesar 25 dai harga long 
palng ana 5 Den) ha kej sejak peiaknanaon. Apebla wuceresiai atau Kah mobirasi 
iban membayar sesuai dengan ketentuan diatas. maka uang jaminan akan disetorkan 


ke Kes Nogara, 


(Doyok lelang diual dalam kondisi apa ada nya (as is). Peserta ilang dianggap dengan 


Juh-sungguh sudah meng 


kkurangan/ke 
Mts Tegala Sako yang mundin mbuPdi kemuctan hari Bk dari apek fat (maupun 
bersedia memenuhi 


la bentuk tu 
dan atau melunasi 


Mibayar Sesuai keontuan yang bek, apabila Giunyt sebaga pemblperhotang tang 
dibatalkan oleh pejabat lelang apabia Gebitur 


Lelang dapat 
kewajiban hutangnya 
Untuk Intormasi lainnya dapat menghu 
22661598 dan KPKNL Tangerang II 


@ 


KPKNL Tangerang Ii! 


serta sebab lain yang sah yang diatur alam peraturan Jelang, 


tari Utama, Telp 021 - 
Ian aaar antara 


Jakarta, 08 Februari 2023 


PT Anugerah Lestari Utama 


PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 


k Pengumuman Pertama 


selebaran 


Menunjuh Lalang Eksakusi Hak Tanggungan yang dimua pada 
atau pengumuman lempal tanggal 2: Iaua 2023, PI Andalan Losiar Utama dongan 


perantaraan Kantor Pelayanan 
arang jandaan dab daan 


ekayaan Negara dan Lelang (KPKNL 
melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tar berdasarkan Pas 
terhadap: «it 


Tangerang II, akan 


sal 6 UHT No, 4 Tahun 1996 


» Debitur: PT SENTOSA LESTARI NUSANTARA & PT SURYA LINTAS NUSANTARA 


Dua bidang tanah dengan lotaJuas 
diatasnya 
keduanya 


3.450m2 berikut dengan bangunan dan segaia sesi 
Un SHPI No, 00938 seluas 3.035mZ gan SKA io” 08187 seluas 4132 
tas nama Kawiro Susilo lerietak di Perum Lippo Karawaci (Taman Permata 
Milenlum) Blok B4 No.11A, Jalan Permata Indah IV, Desa 


Inong, Kec. Curug Kabupaten 


Tangerang 
(kargo Lon Rp 40.383.000.000-: Uang Jaminan Rp 8.076:620,000-) 


Waktu Pelaksanaan : 
2. Hari / Ta 
Baku Penawaran 2. 
& Waktu Penetapan setelah batas akhir 
&. Cara Penawaran 
melalui 
Ruang Lela 


Taruna, Kota Tangerang, 


an dengan penawaran secara tertulis 


-Ilwww:lelang. 

Gapat dilhat pada menu “prosedur lelang, 3yarat dan ketentuan" pads domain 

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun dengan 
sendiri. 


Rabu (22 Februari 2023 
B (Sesuai Server) 


Melalui Internet Dengan Pe Penawaran Tertutup (closed Bidding) 
wet 
Tang in Taman Makam Pahlawan 


Fovinsi Banten. 


peserta lelang melalui 
Tota cara sel 


mengunggah soft 


Sep Ki MPN: gn omar kang sr nama 


Peserta lelang diwaji 


menyetor yang jaminan penawaran elang sebesar tersebut diatas 
“an sudan elokut dtenma oleh KPKNL Tangerang! elambat lambatnya 1 (sau) han kera 
torkan harus 


sebelum pelaksanaan lelang, jumlahinominal yang diset 


sama dengan uang 


Jarsinan yarg inyorsika PANAI Galah PENGERTAKAGKK Ng II, OK SEKS Akan 


iii) 
Uang turinanItung Osokakan ke Wtsal Account IVA) masingmasing peserta la 


akan dibagikan secara otomatis 


“ari aplikasi kepada: 


Pesan lelang solat! 


bernasil melakukan pendataran data identitas nyatakan valid dan memilih barang yang 
rus melunasi harga lelang dari Bea Lelang sebesar 224 dari harga lelang 


dilelang 
paling lama 5 (ima) hari 


'ejak pelaksanaan. Apabia wanprestasi atau tdak melunasi 


kewajiban membayar sesual dangan ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan 


ke Kas Negara, 


Gival dalam kondisi apa ada nya (8 Is) Peserta Jelang dianggap dengan 


k lelang 
sungguh-sungguh sudah mengetahui 


bertanggui 


segala bentuk ke 'sakan, 
tas segala taiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dan sape ek maupun 
ik bersedia memenuhi bentuk tur 


tunggakan/biaya-biaya yang harus 


dibayar Sesuai kontan yang Deriaku.apetia dtanjuk sebaya? pembol/pemenang jelang 


dibataikan oleh 


atau melunasi 


Lelang dapat pejabat lelang apabila debilur menyelesaikan dan 
kewajiban hutangnya serta sebab lain yang sah yang diatur dalam peraturan lelang. 


Untuk informasi fainny: 
22661598 dan KPKNL Tangarang 


KPKNL Tangerang Il 


ja dapat menghubungi PT Anugerah Lestari Utama, Telp 021 » 
lo Tip 021-55771197 / 021-55771198. 


“Jakarta, 08 Februari 2023 


PT Anugerah Lestari Utama 


Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum iO| w | 
di Kompas.id dengan memindai OR Code H | 


P-klik.kompas.id/polhuk ID 


Politik&gHukum 


e-mail: desk.polhuk@kompas.id 


Nahdlatul Ulama Penjaga 
Jalan Kebinekaan 


Kiprah Nahdlatul Ulama selama satu abad menjaga keutuhan umat dan 
bangsa tidak diragukan lagi. Dengan jumlah anggota yang begitu besar, 
diharapkan di abad keduanya, NU tetap melanjutkan kiprah menjaga 
kebinekaan dalam bingkai persatuan bangsa. 


Abdul Mur'ti 


Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 


dlatul Ulama berpotensi menjadi 

yang digdaya. Sebab, saat ini NU tidak 
merupakan organisasi terbesar dari segi jumlah ang- 
gota, ormas yang didirikan KH Hasyim Asy'ari itu 
juga memiliki kedekatan dengan pemerintah. Oleh 
karena itu, dalam konteks politik, NU bisa menjadi 
salah satu pemain utama yang menentukan mas 
depan umat dan bang Namun, hal itu bisa ter- 
wujud jika NU bisa melaksanakan program trans- 
formasi buday: penguatan ekonomi umat dan 
peningkatan layanan sosial, terutama di akar rum- 
put yang merupakan basis massa NU. 
penting pula bagi NU untuk memperkuat peran 
sebagai civil society dan civil Islam yang mendorong 
percepatan konsolidasi demokrasi, pemberantasan 
korupsi, penegakan hukum dan HAM, dan peran 
masyarakat sipil lainnya. (NIA) 


Pss usia yang telah mencapai satu abad, Nah- 


Pendeta Gomar Gultom 
Ketua PGI 


dlatul Ulama atas komitmennya menjaga ke- 

utuhan NKRI di tengah berbagai ancaman 
yang menggerogoti Pancasila. Komitmen dan ke- 
teguhan NU mempertahankan Pancasila terlihat de- 
ngan upayanya yang tak kenal lelah dalam meng- 
hadirkan Islam Nusantara, yakni Islam berkebu- 
dayaan Indonesia yang toleran dan menghargai ke- 
majemukan sebagai karya Allah. Ini membuat Islam 
Indonesia compatible dengan demokrasi dan hak 
asasi manusia. Kehidupan bersama sebagai masya- 
rakat majemuk dengan semangat toleransi dapat 
bertahan di republik ini atas sumbangsih dan kerja 
keras NU di berbagai lapisan. Ke depan kiranya 
semangat yang dilahirkan oleh para pendiri dan 
pendahulu NU dapat dihidupi oleh segenap nah- 
dliyin, sehingga kehidupan yang harmonis dapat 
terus terpelihara. (PDS/EDN) 


Basi Indonesia berutang besar kepada Nah- 


5 


KH Jeje Zaenudin 


Ketua Umum Persatuan Islam 


'ahdlatul Ulama memiliki pos ategis 
lan diperhitungkan dalam kehidupan ber- 
bangsa dan bernegara. Pembangunan kualitas ke- 
hidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, baik 
saat ini maupun di masa mendatang, akan dipe- 
ngaruhi kuat oleh peran dan kontribusi NU yang 
merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Ke 
depan, NU tidak hanya mampu berperan sebagai 
salah satu unsur penting dalam merekatkan dan 
mengawal persatuan bangsa, tetapi juga dapat men- 
dorong terwujudnya sistem kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang berakhlak mulia, berkarakter, 
dan berintegritas tinggi sesuai dengan nilai agung 
dalam ajaran Islam. (NIA) 


9 


Sudhamek AWS 


Ketua Dewan Pengawas 
Majelis Buddhayana Indonesia 


D engan jumlah pengikut yang sangat besar, 


dangan untuk menjaga toleransi di negeri ini. 


Nian Ulama punya keseragaman pan- 


Kaum nahdliyin adalah pejuang dan pen- 
dukung pluralisme serta selalu berinteraksi dengan 
agama-agama lainnya. Di bawah kepemimpinan si- 
apa pun, kalau ada persoalan lintas agama, respons- 
nya cepat sekali. Sebagai organisasi Islam terbesar 
di Indonesia, keberadaan NU diperlukan dan di- 
apresiasi segala komponen bangsa. Kami berharap 
NU akan terus memperjuangkan Islam Nusantara 
atau apa pun sebutannya karena ini merupakan 
gagasan yang baik sekali. Agamanya Islam, tetapi 
budayanya tetap budaya Indonesia. Jadi, Islam Nu- 
santara, bukan Islam di Nusantara. Sama seperti 
Majelis Buddhayana Indonesia juga memperjuang- 
kan agama Buddha Indonesia, agama boleh sama 
Buddha, tetapi berbudaya indonesia. Itu yang perlu 
terus dijaga. (INA) 


i 
: 


Romo Paulus Christian Siswantoko 
Sekretaris Eksekutif KWI 


nya berhasil menjadi salah satu ormas Islam 

terbesar di Indonesia, tetapi juga telah menjadi 
bagian dari bangsa Indonesia. Komitmen NU dalam 
menjaga kebinekaan, nilai-nilai pluralisme, Panca- 
sila, dan keutuhan bangsa sudah tidak perlu di- 
ragukan lagi. Komitmen ini menjadi kekuatan yang 
sangat luar di tengah kehidupan bangsa In- 
donesia yang tidak pernah lepas dari ancaman yang 
in merongrong keutuhan bangsa. Warga nah- 
dliyin sangat inklusif, mudah diajak berdialog, ter- 
buka terhadap perbedaan-perbedaan, dan selalu 
berusaha bersahabat dengan siapa pun yang men- 
jadi bagian dari masyarakat. KWI merasa sangat 
nyaman bisa menjadi teman seperjalanan dengan 
J untuk turut berpartisipasi membangun bangsa 
ini. Selama ini KWI merasa satu frekuensi, bisa 
berdiskusi dengan NU terkait bermacam hal, mulai 
dari bencana alam, hingga persoalan kebangsaan. 


BOW) 


ILUSTNASI: SUPMUYANTO 


S elama satu abad ini, Nahdlatul Ulama tak ha- 


Budi Santoso Tanuwibowo 
Ketua Matakin 


ajelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia 
A / | (Matakin) dan umat Khonghucu di seluruh 

Indonesia mengucapkan selamat ulang ta- 
hun, genap satu abad Nahdlatul Ulama. U atu 
abad bukanlah usia yang pendek sehingga banyak 
harapan yang disematkan kepada NU. Kami ber- 
harap, ke depan, NU tetap solid menjaga keimanan 
umatnya sebagaimana selama ini dijalankan, yaitu 
menjalani ketuhanan dengan jalan kemanusiaan. Ke 
bawah, NU diharapkan mampu tetap teguh menjaga 
Tanah Air dengan mewujudkan persatuan sesama 
warga bangsa. (PDS) 


KILAS POLITIK & HUKUM 


Sidang DKPP Dinilai Tak Akan Ganggu Pemilu 


Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
atas dugaan intimidasi oleh komisioner KPU pusat dan 
daerah akan dimulai Rabu (8/2/2023) di Jakarta. Saat disku- 
si yang digelar Indonesia Corruption Watch, kemarin, koalisi 
masyarakat sipil meminta DKPP menjalankan sidang secara 
komprehensif, tanpa perlu khawatir mengusik pemilu. Tu- 
juannya, agar jelas ada tidaknya pelanggaran sehingga hasil 
pemilu tidak diragukan. (215) 


PKS Ajak Golkar Gabung ke Koalisi Perubahan 


Kerja sama politik menghadapi Pemilu 2024 menjadi salah 
satu topik yang dibahas dalam pertemuan elite PKS dan 
Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa 
(7/2/2023). Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengajak Gol- 
kar bergabung dengan Koalisi Perubahan. "Putri melayu 
membawa nampan. Nampan berisi bunga hiasan. Jika belum 
tentukan pilihan, ayo bergabung untuk perubahan,” tutur 
Aboe lewat pantun. (206) 


DPR Mulai Proses Perppu Cipta Kerja-Pemilu 


Tenggat pembahasan tersisa sepekan atau pada 16 Februari 
2023, DPR baru memulai proses persetujuan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang 
Cipta Kerja dan Perppu tentang Pemilu. Proses itu dimulai 
dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, 
Selasa (7/2/2023). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR dari 
Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. (Z06) 


INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2022 
Pemberantasan Korupsi Tak Surut 


JAKARTA, KOMPAS — Komitmen 
pemerintah terhadap pembe- 
rantasan korupsi, tidak per- 
nah surut. Upaya pencegahan 
terus dijalankan dengan 
membangun sistem pemerin- 
tahan dan pelayanan yang 
transparan dan akuntabel. 

Presiden Joko Widodo 
mengatakan, sistem yang di- 
bangun, antara lain, terus me- 
ngembangkan sistem berbasis 
elektronik, perizinan online 
single submission, serta peng- 
adaan barang dan jasa lewat 
e-katalog. 

”Untuk penindakan, peme- 
rintah, antara lain, telah dan 
akan terus mengejar dan me- 
nyita aset-aset obligor 
Bantuan Likuiditas Bank In- 
donesia yang tidak koope- 
ratif,” kata Presiden, saat 
memberi keterangan di Istana 
Merdeka, Jakarta, Selasa 
(9/2/202D. 

Menurut dia, aparat pene- 
gak hukum telah menindak 
tegas sejumlah kasus mega- 


korupsi, seperti kasus Asabri 
dan Jiwasraya. Hal serupa 
akan dilakukan untuk ka- 
sus-kasus lain. "Saya ingatkan 
aparat penegak hukum untuk 
memproses tindakan pidana 
tanpa pandang bulu dan te- 
bang pilih,” kata Presiden. 

Terkait hasil survei, seperti 
Indeks Persepsi Korupsi 
(IPK) dan Indeks Negara Hu- 
kum (INH), Presiden menga- 
takan, pemerintah mengikuti 
secara cermat dan menerima 
masukan untuk perbaikan. 

Kepada seluruh jajaran di 
pusat dan di daerah, Presiden 
meminta agar terus memper- 
baiki sistem administrasi dan 
pelayanan yang transparan 
dan akuntabel. "Saya men- 
dorong RUU (Rancangan Un- 
dang-Undang) tentang 
Perampasan Aset dalam Tin- 
dak Pidana segera diundang- 
kan dan RUU Pembatasan 
Transaksi Uang Kartal segera 
dimulai pembahasannya,” 
ujarnya. 


Tersangka baru BTS 
Sementara itu, kemarin, 
terkait dugaan korupsi infra- 
struktur base  transceiver 
station (BTS) 4G di Kemen- 
terian Komunikasi dan Infor- 
matika, Kejaksaan Agung me- 
netapkan satu tersangka baru, 
yaitu Komisaris PT Solitech 
Media Sinergy berinisial IH. Ia 
diduga ikut mengondisikan 

pemenang tender BTS. 
Koordinator — Masyarakat 
Anti-Korupsi Indonesia Bo- 
yamin Saiman menyatakan, 
pemeriksaan terhadap Direk- 
tur Jenderal Anggaran Ke- 
menterian Keuangan mem- 
perlihatkan upaya mendalami 
mekanisme penyediaan 
anggaran beserta pengadaan- 
nya. Karena itu, bukan tak 
mungkin penyidik akan me- 
manggil Menteri Komunikasi 
dan Informatika Johnny G 
Plate. Ia dinilai punya we- 
wenang dalam pembinaan dan 

pengawasan program. 
(CAS/NAD) 


xx NOW SHOWING xx 


FEBRUARY” 


fo” 


tai ber 


A T 0 


Wanra On OhosKo 8 FEnruani 2022 


Di BIOSKOP 
2 FEBRUARI 2023 


CGV Onedindemesia 
CG Cam Pai 
co Dana Maag 


xx COMING SOON xx 


WITNEBBTME DEOINNINO OF A NEW OVNASTY 


uh 


JUANTUM 


IN CINEMAS FEBRUARY 2023 


Ampat aman MAWAR nana KAKgFDN SARA sana 


padi RESI 


DENGIKU TPL” 


Movie schedule may subject to change 


Wuwwcarid @cov kreasi @ecevio @ ecev.io 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Baca artikel lainnya seputar Internasional Oo) joj 
di Kompas.id dengan memindai OR Code 


4 Internasional 


e-mail: desk.internasional@kompas.id P klik.kompas.id/internasional fa 


Lara Berganda 
Korban Gempa 


Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jutaan orang jadi pengungsi di 
Suriah-Turki karena perang. Gempa membuat derita mereka 
berlipat. Akan ada lebih banyak pengungsi selepas bencana ini. 


ebih dari 10 tahun, ju- 
Lim orang Suriah men- 

derita karena perang sau- 
dara. Mulai Senin (6/2/2023), 
lara sebagian dari mereka ber- 
ganda karena gempa yang 
mengguncang Suriah dan Tur- 
ki. Gempa bermagnitudo 7,8 
itu memorak-porandakan 
rumah mereka. Saat suhu tu- 
run di bawah O derajat celsius, 
mereka terpaksa tinggal di 
tenda-tenda. 

Hingga Selasa (7/2), lebih 
dari 5.000 orang tewas akibat 
gempa yang berpusat di per- 
batasan kedua negara itu. 
Gempa dangkal yang terjadi 
kala mayoritas orang tidur 
menjadi penyebab banyak 
korban jiwa dan warga cedera. 
”Lebih dari 10.000 bangunan 
hancur karena rangkaian gem- 
pa,” kata Duta Besar RI untuk 
Turki Lalu Muhammad Igbal. 

Di antara korban selamat 
adalah Muhammad Alloush 
(60). Ia tinggal di Sarmada, ko- 
ta Suriah dekat perbatasan 
Turki. Kota ini dikendalikan 
oleh kelompok oposisi. Sampai 
sebelum perang saudara me- 
letus di Suriah, Alloush dan 
keluarganya tinggal di Homs. 

Perang memaksa mereka 
mengungsi ke Sarmada. Kini, 
gempa membuat Alloush dan 
keluarganya kembali meng- 
ungsi. "Rumah kami bergerak 
maju mundur seperti ombak 
di lautan. Waktu kami bisa ke- 
Juar, rumah itu ambruk,” kata 
anak itu menge- 
, Senin pagi. 
”Kami mengira dunia kiamat,” 
ujarnya kepada Al Jazeera. 

Seperti banyak orang di Sar- 
mada dan sejumlah daerah di 
sekitar pusat gempa, Alloush 


dan keluarganya sedang lelap 
saat gempa melanda. Di rumah 
tersebut, ia tinggal bersama se- 
bagian anak dan cucunya. 
Meski terluka, Alloush merasa 


tahui nasibnya. 
Warga Suriah di Darkush, 
Osama Abdul Hamid, dan em- 
pat anggota keluarganya ber- 
usaha lari keluar dari rumah 
susun mereka. Sebelum mere- 
ka bisa keluar, rumah susun itu 
ambruk. Pintu kayu mereka ja- 
dikan perisai dari reruntuhan 


KIL 


PN 


Lalu Muhammad Igbal 


beton. "Alhamdulillah kami se- 
lamat, hanya luka-luka di ke- 
pala,” kata Hamid. 

Meski kehilangan tempat 
tinggal, Hamid bersyukur ka- 
rena selamat dari gempa, se- 
perti diberi kesempatan hidup 
ketiga kali. Kesempatan per- 
tama saat lahir, kesempatan 
kedua karena tetap selamat se- 
lama perang saudara melanda 
Suriah. Kini, ia selamat dari 
gempa saat ribuan orang te- 
was. "Tuhan memberi saya ke- 
sempatan baru,” ujar Hamid. 

Saat ini Hamid dan banyak 
orang Suriah memilih tinggal 
di mobil atau tenda. Pilihan itu 
berat karena suhu di Suri- 
ah-Turki sedang anjlok di 
wah O derajat celsiu: 


Igbal dalam perjalanan dari 
Ankara ke Gaziantep. 


Evakuasi WNI 


Igbal dan rombongan dari 
Kedutaan Besar Republik In- 
donesia (KBRI) Ankara berpa- 
cu dengan waktu menuju Ga- 
ziantep untuk mengevakuasi 
40 warga Indonesia di sana. Di 
seluruh Turki, ada 123 warga 
negara Indonesia (WNI) yang 
perlu dievakuasi ke Ankara. 
Sampai Selasa (7/2) siang, me- 
reka belum mendapat tempat 
tinggal layak. "Tempat tinggal 
mereka hancur,” kata Igba 

Sebagian WNI di lokasi-lo- 
kasi terdampak gempa sudah 
mendapat tempat tinggal se- 
mentara di lokasi yang hangat. 
Sementara 123 orang itu be- 
lum mendapatkan tempat 
tinggal hangat. Di tengah hu- 
jan salju seperti sekarang, ting- 
gal di tenda dengan pemanas 
dan air terbatas sangat berat. 


N KAWAT SEDUNIA 


New York 

Seorang perempuan beru- 
sia 82 tahun dinyatakan 
meninggal di sebuah panti 
jompo di New York, Ame- 
rika Serikat. Tiga jam ke- 
mudian, dia diketahui ma- 
sih bernapas saat disema- 
yamkan di rumah duka. 
Kepolisian Suffolk County 
mengungkapkan, perem- 
puan yang identitasnya ti- 
dak diumumkan itu dinya- 
takan meninggal di Pusat 
Rehabilitasi dan Perawat- 
an Water's Edge di Port 
Jefferson, Sabtu 


SUPRIYANTO 


(4/2/2023) pukul 1.15 waktu setempat. Ia dibawa ke Rumah 
Duka OB Davis di Miller Place pukul 13.30. Dia ditemukan 
masih bernapas pada pukul 14.09. Siaran pers kepolisian 
menyebutkan, perempuan itu lantas dibawa ke rumah sakit. 
Hingga Senin (6/2), tidak ada informasi tentang kondisinya. 
Kasus ini telah dilimpahkan ke kantor jaksa negara bagian 
untuk diinvestigasi. Saat dimintai informasi, rumah jompo 
itu tidak memberikan jawaban. "Kerahasiaan keluarga harus 
dihormati. Kami tidak dalam posisi bisa berkomentar lebih 
jauh tentang masalah ini,” ujar seseorang yang menjawab 
telepon dari Associated Press. Dalam kasus serupa, sebuah 
rumah jompo di Iowa didenda 10.000 dollar AS (sekitar Rp 


ISI juta). (AP/FRO) 


PENGUMUMAN TENTANG PENYEDIAAN 
DAFTAR PEMBAGIAN TAHAP AKHIR (PENUTUP) DARI HASIL PENJUALAN HARTA PAILIT MILIK 
(PT DIMAS UTAMA (DALAM PAILIT) PERKARA NO. 101/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. 


Meril Gideon Hutapea, S.H. 


Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas kepailitan PT Dimas Utama (Dalam Palit jo. Pasal 
192 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, dengan ini kami mengumumkan bahwa kami menyediakan Daftar Pembagian Tahap Akhir 
(Penutup) dari Hasil Penjualan Harta Pailit Milik PT Dimas Utama (Dalam Paiit), di Kepaniteraan 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan. 

'Bahwa Para Pihak yang berkepentingan, dipersilahkan untuk melihat Daftar tersebut 
Bahwa pengumumanini berlaku bagi Debitor Pailit, Para Kreditor dan Pihak Lain yang berkepentingan. 

08 Februari 2023 
Tim Kur 
PT Dimas Utama (Dalam Pailit) 
TT 


rator 


Muhammad Irzan Mauluda, S.H. 


Evakuasi tidak akan mudah. 
Salju menutup hampir seluruh 
jalan. Berbagai jenis mobil ha- 
rus melambat. Dari enam jam, 
perjalanan Ankara-Gaziantep 
bisa mencapai 10 jam dalam 
kondisi sekarang. 

Igbal dan tim KBRI Ankara 
berusaha mencapai Gaziantep 
dan sekitarnya, Selasa malam. 
Adapun untuk mencapai Di- 
yarbakir, perjalanan regu eva- 
kuasi akan lebih lama lagi. Se- 
bagian jalan tidak bisa dilewati 
karena terdampak gempa dan 
tertutup salju. Perjalanan An- 
kara ke Diyarbakir ditaksir 
membutuhkan waktu hingga 
16 jam. 

Tim KBRI Ankara bergerak 
pada Selasa pagi. Sepanjang 
Senin, Igbal dan para pegawai 
KBRI fokus mendata posisi 
dan kondisi warga Indonesia 
di sejumlah lokasi terdampak 
gempa. Sebagian pegawai KB- 
RI Ankara juga mengumpul- 
kan makanan dan aneka ban- 
tuan darurat untuk dibawa ke 
lokasi bencana. 

Bersama Igbal dan rom- 
bongan, ada satu peti kemas 
makanan yang dibawa 
ke Gaziantep. Diangkut pula 
300 selimut dari Ankara. Ma- 
kanan da: i 
tingnya saat 
litan mendapatkannya di An- 
kara, habis diborong,” ujar 
Igbal, 

Makanan beserta kompor 
jinjing akan diberikan kepada 
Bulan Sabit Merah Turki di 
Gaziantep. Selimut akan dipri- 
oritaskan diberikan kepada 
WNI di sekitar lokasi bencana. 

Tidak semua warga Indone- 
sia akan dievakuasi ke KBRI 
Ankara. Hanya mereka yang 
terluka dan tidak punya tem- 
pat tinggal sementara yang 
akan dibawa ke Wisma Duta 
Indonesia di Ankara. Adapun 
mereka yang sudah punya 
tempat tinggal sementara tetap 
di lokasi mereka saat ini. 

Norwegian Refugee Council 
menyatakan, gempa menjadi 
penderil tambahan para 
pengungsi. "Jutaan orang jadi 
pengungsi karena perang. Kini, 
akan ada lebih banyak peng- 
ungsi selepas bencana ini,” de- 
mikian pernyataan organisasi 
amal itu. (AFP/AP/RAZ) 


A 
R 


K 
I 
N ERI 


Sepertiga Ekosistem di 
AS Terancam Punah 


Sepertiga tanaman, binatang, 
dan ekosistem di Amerika Se- 
rikat terancam punah akibat 
ulah manusia melalui pembu- 
kaan lahan dan pencemaran 
yang bermuara pada perubah- 
an iklim. Makhluk hidup yang 
terancam ini berperan penting 
dalam kelangsungan hidup 
manusia dan ekosistem yang 
lebih besar. Demikian laporan 
terbaru lembaga kajian ling- 
kungan NatureServe, Selasa 
(7/2/2023). (REUTERS/DNE) 


Perancis Dilanda Mogok 
Massal Baru 


Mogok massal memprotes ke- 
bijakan penambahan usia pen- 
siun di Perancis kembali terjadi, 
Selasa (7/2/2023). Pekan lalu, 
sekitar 1,3 juta orang di sean- 
tero negeri berdemonstrasi. Ak- 
si pertama pada 19 Januari di- 
ikuti Ll juta orang. Mogok mas- 
sal kemarin diperkirakan juga 
diikuti sekitar 1 juta orang. Pre- 
siden Emmanuel Macron 
mengusulkan usia pensiun di- 
naikkan dari 62 tahun menjadi 
64 tahun. (AFP/FRO) 


Iran Punya Pangkalan 
Udara di Bawah Tanah 


Iran, Selasa (7/2/2023), meng- 
ungkapkan, mereka memiliki 
pangkalan udara di bawah ta- 


| nah yang diberi nama Eagle 


44 Kantor berita IRNA me- 
laporkan, pangkalan udara itu 
bisa menampung jet-jet tem- 
pur dan pesawat nirawak. Tak 
disebutkan lokasi pangkalan 
udara tersebut. Pada Mei 
2022, militer Iran juga merilis 
detail pangkalan udara bawah 


1 | tanah lainnya. (REUTERS/SAM) 


Kelulusan SMA di Korea Selatan 


AP PIOTO/AHN YOUNG-JOON 


Siswa SMA mengenakan busana tradisional memberi hormat kepada para guru dan orangtua saat acara kelulusan bersama di 
SMA Perempuan Dongmyung di Seoul, Korea Selatan, Selasa (7/2/2023). 


INDONESIA-RUSIA 


DIPLOMA 


INDONESIA-UKRAINA 


Beriringan Melalui 


Masa Sulit 


RIAN SEPTIANDI 


Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna 


Vorobieva 


ubungan diplomatik 
H Indonesi: ia me- 
masuki 73 tahun. 


Rusia memandang peran besar 
Indonesia di level global pada 
2022 membuat profil negara 
ini lebih tinggi di dunia in- 
ternasional. 

Duta Besar Republik Fede- 
rasi Rusia untuk Indonesia 
Lyudmila G Vorobieva dalam 
wawancara khusus, Selasa 
(81/1/20283), mengatakan sa- 
ngat menghargai upaya Indo- 
nesia menjaga Rusia tetap ber- 
ada di keanggotaan G20 meski 
ada tekanan dari berbagai 


pihak untuk mengeluarkan 
Rusia. 
"Sangat dipahami jika peran 


penting Indonesia di berbagai 
forum internasional membuat 
suaranya seharusnya bisa di- 
dengar lebih luas. Kami ber- 
harap bisa lebih banyak bekerja 
sama dengan Indonesia secara 
bilateral dan sebagai mitra di- 
alog ASEAN yang dipimpin In- 
donesia pada 2023,” katanya. 
Vorobieva menyebut masih 
banyak peluang kerja sama 
yang bisa dijajaki kedua ne- 
gara. engah kondisi per- 
ekonomian global yang masih 
sangat dinamis, kerja sama 
ekonomi bilateral dan dengan 
kelompok ekonomi negara ter- 
tentu, seperti Eurasia, bisa 
memberikan dorongan kuat 
bagi peningkatan ekonomi ne- 
gara masing-masing. 
Vorobieva menjelaskan, pa- 
da Desember 2022, Rusia ber- 
sama empat negara anggota 
Zona Ekonomi Eurasia, yaitu 
Kazakhstan, Armenia, Belarus, 
dan Kirgistan, telah memulai 
perundingan zona perdagang- 
an bebas (FTA) dengan In- 
donesia. Dia meyakini Indo- 
nesia akan menerima banyak 
manfaat dari perundingan 
FTA dengan Eurasian Econo- 
mic Union (EAEU). 
Berdasarkan data Kemen- 
terjan Perdagangan, nilai tran- 
saksi perdagangan Indone- 
sia-EAEU terus tumbuh. Pada 
2020, nilai perdagangannya 
mencapai 2,2 miliar dollar AS 
(Rp 33,88 triliun). Angka ini 
meningkat tahun berikutnya 
menjadi 3,3 miliar dollar AS 
(Rp 50,82 triliun). 
Dengan populasi sekitar 
400 juta jiwa dan ekonomi 
terbuka, kawasan Eurasia sa- 


Data Perdagangan 


Rusia-Indonesia 
(miliar dollar AS) 


m2021 
mM Jan-Nov 2022 
Total ME 2.716,7 
perdagangan MBM 32330 
449 
Migas 213 
14929 
Bana M12634 
0 
Migas g 
Nonmigas hi SH 
M12538 
kanal 10606 
F hkg 
Migas Sa 
Nonmigas H3, 
Neraca 1239,2 
perdagangan -706:21 
-hh,9 
Migas “213 
1284 


Nonmigas 684, 


INFOGRAFIK:TIUIMA 


satudata kemendag 


ngat menarik untuk dijajaki 
pebisnis Indonesia. Vorobieva 
mengakui para pengusaha Ru- 
sia mencari cara agar bisnisnya 
tetap berjalan di tengah sanksi 
Eropa dan Amerika Serikat. 

Kremlin mendorong para 
pengusaha ini untuk melirik 
Indonesia dengan penduduk 
hampir 290 juta jiwa sebagai 
pasar yang menarik dijajaki. 
”Kini banyak pengusaha yang 
tengah menjajaki peluang un- 
tuk masuk ke pasar Indone- 
sia,” katanya. 

Dia menyebut beberapa 
produk yang menarik minat 
konsumen di Rusia dan Eu- 
rasia, seperti minyak kelapa 
sawit, tekstil, dan furnitur. Dia 
juga menyebut keinginan Pe- 
merintah Rusia menjalin kerja 
sama pada bidang teknologi, 
seperti energi baru terbaru- 
kan, termasuk nuklir, juga per- 
kapalan dan teknologi kedir- 
gantaraan. 

”Semoga kerja sama di an- 
tara kedua negara semakin ku- 
at dan berkembang serta 
membawa kemakmuran bagi 
rakyatnya,” kata Vorobieva. 

(MAHDI MUHAMMAD) 


Menanti Pulihnya 
Jalinan Kerja Sama 


BIAN SEPTANDI 


Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Ivanovich 


Hamianin 


ubungan kerja sama 
H Indonesia-Ukraina se- 
tinya sudah terjalin 
sejak lama, tidak hanya 30 
tahun. Komunikasi pertama 
antara Indonesia dan Ukraina 
sudah terjalin sejak tahun 
1946 di Perserikatan Bang- 
sa-Bangsa. Waktu itu Ukraina 
ikut memperjuangkan keang- 
gotaan Indonesia di PBB dan 
menang. 

Ketika Indonesia masih gen- 
car membangun ibu kota Ja- 
karta, banyak insinyur dan ahli 
dari Ukraina yang ikut ber- 
partisipasi membangun berba- 
gai infrastruktur dan pertam- 
bangan meski dulu masih 
dalam payung Uni Soviet. Ba- 
nyak kerja sama Ukraina dan 
Indonesia yang semestinya 
bisa berlanjut atau dimulai, 
tetapi mandek sejak perang 
berkecamuk, 24 Februari 
2022. 

Hal ini diceritakan Duta Be- 
sar Ukraina untuk Republik 
Indonesia Vasyl Hamianin, Se- 
nin (6/2/2023). Ia menga- 
takan, Ukraina dan Indonesia 
sama-sama menghadapi tan- 
tangan berat akibat serangan 
Rusia ke Ukraina. Dampaknya 
terasa langsung pada sektor 
perdagangan. 

Sejak agresi Rusia, Ukraina 
tidak bisa lagi mengekspor 
gandum ke Indonesia. Seba- 
liknya, Indonesia tidak bisa 
mengirimkan minyak kelapa 
sawit ke Ukraina. Komoditas 
lain, seperti jagung, yang bi- 
asanya diekspor ke sejumlah 
negara juga terhambat ga- 
ra-gara blokade Rusia. 

Untuk jangka panjang, kri- 
sis akibat agresi itu meme- 
ngaruhi banyak hal, seperti bi- 
dang pariwisata. Padahal, kata 
Hamianin, Indonesia dan Uk- 
raina sama-sama sedang mem- 
buka diri kembali untuk me- 
nerima wisatawan setelah 
pandemi Covid-19. 

”Ada potensi kerja sama mi- 
liter yang terganggu akibat ag- 
resi Rusia. Ada usulan kerja 
sama persenjataan dari Uk- 
raina yang terbukti berfungsi 
dengan baik. Jika tertarik, ini 
akan menguntungkan militer 
Indonesia,” katanya. 

Selain militer, ada pula po- 
tensi kerja sama di bidang pen- 
didikan. Ukraina memiliki ba- 
nyak usulan pada bidang ini, 


Kerja Sama Ekonomi 
Ukraina-Indonesia 


Indonesia mitra perdagangan 
terbesar Ukraina di kawasan 
Asia Tenggara 


Total perdagangan tahun 2021 
1,24 miliar dollar AS 
(M2216) 


Ekspor 
809,8 juta dollar AS 


Impor MN 
431,9 juta dollar AS 


mm Ekspor Ukraina ke Indonesia: 
pertanian dan metalurgi 


1 Impor Ukraina dari Indonesia: 
minyak sawit, produk industri 
elektronik, cokelat, alas kaki, 

kertas, dan kardus 


Area perdagangan bilateral dan 
kerja sama ekonomi: pertanian, 
teknik, baja, teknis militer, 
energi, dan farmasi. 


INFOGRAPIK TILRMA 


Sumber Kedutaan Besar Ukraina di Indonesi 


termasuk pertukaran siswa 
dan guru. Bahkan, saat ini 
dang berjalan proyek dari se- 
buah perusahaan Ukraina un- 
tuk pendidikan daring yang 
dimulai sejak sebelum perang. 

Ada pula pendidikan tek- 
nologi informasi bagi warga 
Indonesia yang bertujuan 
menciptakan lapangan peker- 
jaan lebih banyak. "Ini semua 
agar warga Indonesia lebih 
sukses dan mendapat lebih ba- 
nyak uang. Kerja sama bidang 
industri kreatif dan telekomu- 
nikasi bisa dikembangkan ka- 
rena Ukraina merupakan salah 
satu negara dengan sumber 
daya teknologi informasi ter- 
baik di dunia,” ujarnya. 

Belum lagi potensi kerja 
sama untuk transisi energi dan 
transformasi digital yang dibuat 
dan dikembangkan perusahaan 
Ukraina yang berkantor di Si- 
ngapura, Indonesia, Ukraina, 
dan Eropa. "Kita punya banyak 
prospek dan semoga semua ini 
bisa dimulai lagi setelah perang 
berakhir dengan kemenangan 
Ukraina,” kata Hamianin. 

(LUKI AULIA/ 
BONIFASIUS JOSIE SUSILO) 


KOMPAS, RABU 


Baca artikel lainnya seputar Humaniora 
di Kompas.id dengan memindai OR Code. 


b- klik.kompas.id/humaniora 


Humaniora ? 


e-mail: desk.humaniora@kompas.id 


BADAN politik&-hukum 
Babak Baru Transplantasi Otak 


M Zaid Wahyudi 


ransplantasi organ manusia sudah ber- 
| jalan cukup maju. Jantung, liver, wajah, 
tangan, hingga rahim sudah pernah di- 
pindahkan antartubuh manusia dan organ yang 
dicangkokkan berfungsi dengan baik. Namun, 
transplantasi otak sepertinya masih jauh dari 
harapan meski beberapa kemajuan dapat di- 
capai, termasuk cangkok organoid otak ma- 
nusia. 

Angka harapan hidup di semua negara me- 
ningkat. Seiring menurunnya fungsi organ ma- 
nusia, umur panjang juga meningkatkan risiko 
penyakit degeneratif dan neurodegeneratif. 

Salah satu cara yang dianggap bisa mengatasi 
berbagai penyakit neurodegeneratif dan me- 
nyelamatkan nyawa manusia, baik akibat ce- 
dera traumatis, stroke, maupun parkinson, ada- 
lah cangkok otak. Meski secara teoretis me- 
mungkinkan untuk dilakukan, cangkok otak 
memiliki lebih banyak tantangan sehingga per- 
kembangannya tertinggal dibanding cangkok 
organ lain. 

Otak adalah organ lunak, licin, dan rapuh 
sehingga mudah rusak saat dikeluarkan dari satu 
tengkorak dan dimasukkan ke tengkorak lain. 
Mencangkokkan otak sebagai organ tunggal juga 
membutuhkan penyambungan kembali dengan 
sumsum tulang belakang dan banyak saraf. 

Karena itu, hingga kini cangkok otak sebagai 
organ tunggal belum pernah dilakukan pada 
hewan, apalagi manusia. Cangkok otak pada 
binatang selama ini, seperti dikutip dari Live- 
science, 7 November 2022, sejatinya adalah 
transplantasi kepala atau tubuh bagian atas. 

Sejarah mencatat, orang pertama yang men- 
transplantasikan kepala binatang adalah ahli 
fisiologi Alexis Carrel (Perancis) dan Charles 
Guthrie (Amerika Serikat). Mereka mencang- 
kokkan kepala anjing ke leher anjing yang lain 
pada 1908. Pencangkokan kepala dengan pem- 
buluh darah dan organ ini menghasilkan anjing 
berkepala dua, mirip Kerberos, anjing berkepala 
tiga dalam mitologi Yunani 

Namun, seperti dikutip i CNS Neuros- 
cience & Therapeutics, Agustus 2015, anjing 
berkepala dua itu hanya sanggup bertahan 
hidup beberapa jam. Carrel pun dianugerahi 
Nobel Kedokteran/Fisiologi pada 1912 atas ke- 
berhasilannya menyambungkan kembali pem- 
buluh darah, teknik yang di masa selanjutnya 
berperan besar dalam transplantasi organ. 

Ini disusul sejumlah riset lain. Tantangan 
terbesar pencangkokan kepala adalah terja- 
dinya penolakan imunitas tubuh binatang yang 
dicangkokkan hingga terputusnya hubungan 
otak dengan sumsum tulang belakang. 

Persoalan penyambungan sumsum tulang 
belakang itu juga dihadapi Xiaoping Ren dari 
Universitas Kedokteran Harbin Tiongkok saat 
menyambungkan dua kepala tikus pada 2015. 
Fungsi sumsum tulang belakang pascaoperasi 
tetap tidak bisa pulih. 

Jika teknik serupa dilakukan pada manusia, 
tantangannya akan jauh lebih rumit. Dibanding 
tikus, otak manusia berukuran lebih besar dan 


bagian tubuh yang harus dipindahkan jauh 
lebih kompleks. Cangkok otak manusia juga 
hanya menoleransi sangat sedikit kesalahan 
karena sel otak akan mati dalam lima menit 
setelah kehilangan oksigen. 

Kalaupun berbagai kendala teknis cangkok 
otak, kepala, atau tubuh bagian atas itu bisa 
diatasi, ada masalah etika yang harus dijawab. 
Berbagai kesulitan teknis dan lemahnya bukti 
keberhasilan yang dicapai membuat European 
Association of Neurosurgical Societies (EANS) 
pada 2016 menyatakan transplantasi kepala 
manusia tidak etis. 


Sel punca 

Di tengah keterbatasan itu, hadirnya peng- 
obatan regeneratif dengan sel punca memberi 
harapan baru. Peneliti kecerdasan buatan un- 
tuk perawatan kesehatan dan bioteknologi Alex 
Zhavoronkov, di Forbes, 22 November 2022, 
menulis ide dari pengobatan regeneratif adalah: 
daripada memperpanjang umur sel dan organ 
dengan terapi farmakologi, lebih baik 
menggantinya dengan sel dan organ baru. 

Sel punca adalah sel induk yang belum 
berdiferensiasi dan dapat menjadi semua jenis 
sel yang ada dalam tubuh. Namun, dengan 
penanda kimia tertentu, "budidaya” sel punca 
di laboratorium itu dapat diarahkan untuk 
menjadi sel organ yang diinginkan, termasuk 
otak manusia. Hasil budidaya organ di la- 
boratorium atau organoid itulah yang digu- 
nakan atau dicangkokkan ke otak yang cedera 
atau rusak. 

Penggunaan organoid otak manusia untuk 
dicangkokkan pada otak lain itu dilakukan 
Han-Chiao Isaac Chen, asisten profesor bedah 
saraf di Sekolah Kedokteran Perelman Uni- 
versitas Pennsylvania, Amerika Serikat, dan 
rekan yang dipublikasikan di jurnal Cell Stem 
Cell, 2 Februari 2023. Mereka berhasil me- 
nambal otak tikus yang cedera dengan organoid 
otak manusia, 

Untuk menghindari penolakan tubuh tikus 
atas kehadiran organ baru, seperti ditulis Live- 
science, 2 Februari 2023, peneliti memberikan 
obat penekan sistem kekebalan tubuh tikus 
sepanjang dan sesudah prosedur operasi. 

Hasilnya, tikus mampu menanggapi rang- 
sangan visual yang diberikan setelah pencang- 
kokan. Kondisi itu menunjukkan, organoid otak 
manusia yang dicangkokkan di otak tikus mam- 
pu berfungsi sebagaimana seharusn, 

Capaian ini menumbuhkan optimisme bah- 
wa berbagai penyakit neurodegeneratif akibat 
kerusakan atau gangguan otak manusia ke 
atasi dengan cangkok organoid. 
-angkok otak manusia masih jauh 
dari s a, model pengobatan regeneratif 
dengan terapi sel punca cukup menjanjikan. 

Dengan nalar dan budi yang dimiliknya, 
manusia bisa mengatasi berbagai tantangan 
kehidupan sehingga hidup yang dimiliki tidak 
hanya sekadar berumur panjang, tetapi juga 
makin sehat dan sejahtera. 


Pameran Art Jakarta Gardens 2023 


KOMPAS 


ADITYA HELABUMI 


Pengunjung berfoto saat pembukaan Art Jakarta Gardens 2023 di Hutan Kota by Plataran, 
Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Pameran berlangsung hingga Minggu (12/2). 


RUU KESEHATAN 


Layanan Pemeriksaan Otak di RS PON 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


Tenaga kesehatan profesional tengah memantau pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) otak pada pasien yang dirawat 
di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Pemeriksaan MRI otak merupakan 
salah satu pemeriksaan yang termasuk di dalam rangkaian pemeriksaan brain check-up. 


Kebaya Diusulkan 
Bersama ke UNESCO 


Indonesia, Mal: 


Singapura, Thailand, dan Brunei Daru 


ssalam akan 


mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda secara 
bersama ke UNESCO. 


JAKARTA, KOMPAS — Indonesia 
sepakat mengusulkan kebaya 
sebagai warisan budaya tak 
benda bersama empat negara 
anggota ASEAN, yaitu Malaysia, 
Singapura, Thailand, dan Bru- 
nei Darussalam. Pengusulan ke 
Organisasi Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan, dan Kebudayaan 
Perserikatan — Bangsa-Ban, 
(UNESCO) akan dilakukan pa- 
ling lambat 31 Maret 2023. 

Wakil Tetap Indonesia untuk 
UNESCO Ismunandar menga- 
takan, ini pertama kali kelima 
negara terlibat dalam penga- 
juan warisan budaya ke UNES- 
CO. Sebelumnya, Indonesia 
dan Malaysia pernah menga- 
jukan pantun sebagai warisan 
budaya tak be (WBTB) ber- 
0. Pantun di- 
nyatakan sebagai WBTB oleh 
UNESCO pada 17 Desember 
2020. 

”Ini sinyal yang baik, praktik 
yang baik, dan kolaborasi yang 
baik. Saya harap kerja sama ini 
berhasil,” ucap Ismunandar, di 
Jakarta, Selasa (7/2/2023). 

Direktur Jenderal Kebuda- 
yaan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Tek- 
nologi Hilmar Farid menga- 
takan, penetapan elemen bu- 
daya ke daftar WBTB UNESCO 
tidak dimaknai sebagai hak pa- 
ten atau hak kekayaan inte- 
lektual suatu negara atas wa- 
risan budaya. 

Sebaliknya, ini adalah upaya 
mempromosikan keberagaman 
budaya dan dialog antarkomu- 
nitas. 


Hal tersebut selaras dengan 
tujuan Konvensi UNESCO 
2003 untuk Perlindungan Wa- 
risan Budaya Tak Benda. Tu- 
juan yang dimaksud adalah me- 
ningkatkan kesadaran akan 
pentingnya menghormati kera- 
gaman budaya serta memberi 
pengakuan yang semestinya 
terhadap praktik dan ekspresi 
budaya. 

Hilmar menambahkan, no- 
minasi bersama lima negara 
adalah momentum — untuk 
mempererat solidaritas ASEAN. 
Ini juga momentum positif bagi 
Indonesia selaku Ketua ASEAN 
2023 untuk memperkuat ko- 
laborasi antarnega 
wujudkan perda: 
sejahteraan kaw 

"Saya rasa kerja sz 
tidak berhenti di sini. Saya ha- 
rap di masa depan kita bisa 
bekerja sama lagi untuk me- 


ningkatkan kesadaran akan 
WBTB,” kata Hilmar. 
Persiapan 


Tenggat waktu untuk men- 
daftarkan kebaya sebagai WB- 
TB ke UNESCO adalah 31 Ma- 
ret 2023. Ismunandar menga- 
takan, Indonesia tidak terting- 
gal dalam hal penyiapan do- 
kumen. Berbagai dokumen 
pendukung telah disiapkan se- 
jak jauh-jauh hari oleh komu- 
nitas kebaya Indonesia. Doku- 
men itu mencakup, antara lain, 
foto dan video. 

"Jadi, walaupun Indonesia 
baru deklarasi sekarang, kita 
sebetulnya mengikuti proses- 


Pembahasan Diminta Tidak Terburu-buru dan Melibatkan Pihak Terkait 


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah 
organisasi kemasyarakatan dan 
organisasi profesi kesehatan 
mendesak agar pembahasan 
Rancangan — Undang-Undang 
tentang Kesehatan dilakukan 
secara terbuka dan tidak ter- 
buru-buru. RUU yang disusun 
dengan metode omnibus law 
tersebut berdampak pada ma- 
syarakat luas sehingga pemba- 
hasannya pun harus melibatkan 
berbagai pihak terkait. 

Ketua Majelis Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Pengurus 
Pusat Muhammadiyah Trisno 
Raharjo menyampaikan, RUU 
Omnibus Law Kesehatan akan 
berpengaruh luas pada bidang 
kesehatan. Hal tersebut juga 
akan menyangkut kepentingan 
masyarakat di Indonesia. Itu 
sebabnya berbagai pihak perlu 
dilibatkan dalam pembahasan 
aturan tersebut. 

”Sebaiknya RUU Kesehatan 
tidak dibahas dan dikeluarkan 
dari prolegnas (program legis- 
lasi nasional). Kami paham 
konsep yang ada akan berdam- 
pak pada masyarakat luas 
sehingga jika RUU itu akan 
dilanjutkan, perlu melibatkan 
semua pihak. Jangan pula atur- 


an ini dipaksakan,” ujar Trisno 
dalam konferensi pers bersama 
bertajuk — "Catatan Kritis 
terhadap — Rancangan  Un- 
dang-Undang tentang Kesehat- 
an” yang diadakan PP Muham- 
madiyah, di Jakarta, Selasa 
(7/2/2023). 

Dalam acara tersebut sejum- 
lah organisasi masyarakat dan 
organisasi profesi kesehatan tu- 
rut menyuarakan pandangan- 
nya soal pembahasan RUU Om- 
nibus Law Kesehatan. Organi- 
sasi tersebut ialah PP Muham- 
madiyah, Pengurus Besar Ikat- 
an Dokter Indonesia (IDI), 
Pengurus Besar Persatuan Dok- 
ter Gigi Indonesia (PDGI), 
Pengurus Pusat Ikatan Bidan 
Indonesia (IBD, Pengurus 
Pusat Persatuan Perawat Na- 
sional Indonesia (PPNI), Peng- 
urus Pusat Ikatan Apoteker In- 
donesia (IAI), Yayasan Lem- 
baga Konsumen Indonesia 
(YLKI), dan Forum Peduli Ke- 
sehatan. 

Menurut Trisno, metode om- 
nibus dalam penyusunan RUU 
Kesehatan digunakan tanpa 
melibatkan peran aktif semua 
sektor yang terdampak dari 
aturan tersebut. Jika RUU Ke- 


sehatan dibahas dengan meng- 
abaikan partisipasi publik dan 
tidak bersifat partisipatif, atur- 
an yang dihasilkan dikhawa- 
tirkan berpotensi menimbul- 
kan disharmoni dan konflik de- 
ngan aturan lain. 

Merujuk draf RUU Kesehat- 
an yang beredar, ia mengatakan, 
aturan tersebut secara menda- 
sar telah mengubah filosofi 
kesehatan yang ditujukan se- 
bagai layanan dalam pemenuh- 
an hak masyarakat. RUU ter- 
sebut justru kini membuat la- 
yanan yang diberikan lebih 
menjadi kegiatan industrialisasi 
dan komersialisasi yang ber- 
orientasi bisnis. 

”RUU Kesehatan juga patut 
diwaspadai sebagai bentuk me- 
layani kepentingan bisnis oli- 
garki tertentu yang sudah lama 
menguasai jaringan bisnis di bi- 
dang kesehatan. Akibatnya, ke- 
pentingan masyarakat akan di- 
korbankan,” ucap Trisno. 


Tidak dilibatkan 

Ketua Biro Hukum Pengurus 
Besar PDGI Paulus Januar me- 
nuturkan, RUU Kesehatan tu- 
rut mengatur profesi kesehatan. 
RUU itu akan mengatur ulang 


organisasi profesi tanpa ada pe- 
libatan dari organisasi profesi 
terkait. Aturan yang termuat 
pun tidak mencerminkan ke- 
mandirian organisasi profesi 
dan justru mengabaikan peran 
organisasi profesi. 

"Hingga kini kami belum 
menerima DIM (daftar inven- 
tarisasi masalah) dan naskah 
RUU Kesehatan secara resmi. 
Kami lihat ini akan berdampak 
pada pelemahan organisasi pro- 
fesi jika peran organisasi profesi 
diambil alih Kementerian Ke- 
sehatan,” tuturnya. 

Ketua Umum IDI Moh Adib 
Khumaidi mengatakan, mun- 
culnya RUU Kesehatan dapat 
berdampak pada tiga unsur 
esensial dalam pelayanan ke- 
dokteran, yakni kemanusiaan, 
keamanan pasien, dan kesejah- 
teraan. Itu sebabnya, aturan 
yang amat penting tersebut ha- 
rus dibahas secara komprehen- 
sif dan tidak terburu-buru. 
Aturan yang disepakati perlu 
dipertimbangkan secara ha- 
ti-hati agar tidak merugikan 
masyarakat luas. 

Atas dasar itulah, Ketua Bi- 
dang Hukum, HAM, dan Hik- 
mah PP Muhammadiyah Busy- 


ro Mugoddas menyampaikan 
agar pembahasan RUU Kese- 
hatan ditunda terlebih dahulu. 
”Naskah akademik RUU ini ju- 
ga belum siap sehingga jangan 
sampai dirumuskan secara ter- 
gesa-gesa,” katanya. 

Beberapa waktu lalu, Badan 
Legislasi DPR dan pemerintah 
menyetujui 38 prolegnas pri- 
oritas tahun 2023. Salah satu 
yang masuk dalam prolegnas 
tersebut adalah RUU Omnibus 
Law Kesehatan dalam Perubah- 
an Ketiga 2020-2024 RUU ten- 
tang Sistem Kesehatan Nasi- 
onal. 

Nantinya, sejumlah regulasi 
dapat dituangkan dalam RUU 
Omnibus Law Kesehatan, se- 
perti Undang-Undang Kesehat- 
an, UU Kekarantinaan Kese- 
hatan, UU Tenaga Kesehatan, 
UU Farmasi, dan UU Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(Kompas.id, 26/9/2022). 

Karena tidak dilibatkan da- 
lam pembahasan, akhir tahun 
lalu, para tenaga kesehatan 
menggelar unjuk rasa menolak 
RUU Omnibus Law Kesehatan. 
Mereka menilai RUU tersebut 
melemahkan peran organisasi 
profesi kesehatan. (TAN) 


nya (pengusulan kebaya 
sebagai WBTB). Persiapan kita 
tidak hanya sebulan (menjelang 
tenggat waktu),” kata Ismun- 
andar. 

Ketua Tim Nasional Kebaya 
Indonesia Lana Koentjoro me- 
nambahkan, salah satu hal yang 
dilakukan adalah sosia- 
si ke publik dan komunitas 
soal pengusulan kebaya sebagai 
WBTB. Sebab, pemahaman 
publik soal ini beragam. "Perlu 
diingatkan bahwa yang didat- 
tarkan ke UNESCO itu nilai 
kebaya,” ujarnya. 

Adapun kebaya yang akan 
diusulkan ke UNESCO adalah 
kebaya kerancang dan labuh. Di 
Indonesia, kebaya itu dikenal 
pula dengan istilah kebaya en- 
cim. Kebaya encim identik de- 
ngan warna cerah, detail bordir, 
dan lipatan di sisi tengah. 

Saat dihubungi terpisah, Di- 
rektur Institut Sarinah Eva K 
Sundari mengatakan, sejumlah 
komunitas kebaya beri: tif 
melakukan urun dana. Dana 
yang terkumpul digunakan un- 
tuk riset dan mengumpulkan 
bukti-bukti jejak kebaya di In- 
donesia. 


Ide awal 
Hilmar Farid mengatakan, 
pengusulan kebaya sebagai 


WBTB dimulai saat Perdana 
Menteri Malaysia Dato Sri Is- 
mail Sabri Yaakob bertemu Pre- 
siden Joko Widodo di Jakarta 
pada 2021. Keduanya membi- 
carakan peluang kerja sama di 
berbagai bidang, termasuk ke- 


LANGKAN 


budayaan. 

”Termasuk membicarakan 
terkait pengusulan bersama ba- 
gi beberapa WBTB yang me- 
miliki sejarah shared culture, 
salah satunya kebaya. Setelah 
berdiskusi, disepakati untuk 
mengajak negara anggota ASE- 
AN lain yang juga memiliki tra- 
disi kebaya untuk bergabung 
dalam nominasi bersama ke- 
baya,” katanya. 

Sebelumnya, pada November 
2022, Dewan Warisan Nasional 
(NHB) Singapura mengumum- 
kan bahwa negaranya akan 
mendaftarkan kebaya sebagai 
WBTB ke UNESCO bersama 
negara lain Goint/multi-nation 
nomination). Gagasan mendaf- 
tarkan keb: 
sama-sama di 
koordinasi oleh Malaysia. Ne- 
gara lain dipersilakan berga- 
bung. Singapura, Thailand, dan 
Brunei Darussalam lantas se- 
pakat bergabung. 

Indonesia kala itu belum me- 
nentukan sikap. Menurut Eva, 
komunitas kebaya di Indonesia 
sempat terbelah. Sebagian ko- 
munitas setuju Indonesia me- 
nempuh jalur joint nomination, 
sebagian lain ingin menempuh 
jalur single nomination. 

Jalur single nomination di- 
nilai tidak efektif karena butuh 
waktu lama. Setiap negara ha- 
nya bisa mengajukan satu ke- 
budayaan ke UNESCO dengan 
jalur ini. Di sisi lain, sudah ada 
beberapa elemen kebudayaan 
lain yang masuk antrean no- 
minasi. (SKA) 


Peralihan ke Kendaraan Listrik Butuh Waktu 


Harga kendaraan listrik yang lebih mahal dibanding ken- 
daraan berbahan bakar fosil masih menjadi tantangan. 
Menurut Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, Selasa 
(7/2/2023), peminat mobil listrik di Indonesia juga masih 
sedikit. Hal ini karena pendapatan per kapita Indonesia 
masih rendah. Apabila nanti pendapatan per kapita naik, 
mobil listrik juga diperkirakan kian diminati. Kondisi ini 
membuat industri lebih berhati-hati atau tidak tergesa-gesa. 
(204) 


Genom Utuh Ikan Tilapia Dapat Dipetakan 


Ilmuwan berhasil memetakan genom utuh ikan tilapia atau 
nila. Peta genom ini menjadi bekal untuk mengembangkan 
galur baru ikan ini agar dapat tumbuh lebih besar, cepat, dan 
tahan terhadap tantangan lingkungan yang memanas. 
Genom rujukan lengkap nila yang ditingkatkan secara 
genetik ini dipublikasikan tim peneliti Institut Earlham, 
Institut Roslin, dan WorldFish di jurnal BMC Genomic edisi 
Desember 2022. (AIK) 


IDSD untuk Pacu Ekosistem Inovasi 


Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat men- 
dorong daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah 
(BRIDA) untuk terus meningkatkan ekosistem inovasi. Da- 
erah diingatkan agar tidak terlalu fokus untuk membuat 
wilayahnya sebagai pusat iptek, tetapi harus membangun 
ekosistem riset yang kuat terlebih dahulu. Hal ini mengemu- 
ka dalam Rapat Koordinasi Teknis BRIDA di Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Selasa (7/2/2023). 
(MTK) 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


S Opini 


e-mail: opini @kompas.id 


Baca artikel lainnya seputar Opini Bi: 


at 


di Kompas.id dengan memindai OR Code 
P klik.kompas.id/opini 


TAJUK RENCANA 


Mengelola Minyak Goreng 


enaikan harga minyak goreng 
sawit kembali terjadi di tengah 
upaya pemerintah mencukupi 
pasokan bahan baku. Penyebabnya 
perlu diatasi. 


Lonjakan harga minyak goreng sawit pernah terjadi pada 
akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama tahun 2022. Pe- 
merintah segera membatasi ekspor minyak sawit mentah dan 
beberapa turunannya serta mengalihkan untuk memasok 
industri minyak goreng dalam negeri. 

Kebijakan lain adalah menyediakan minyak goreng ber- 
subsidi dengan merek Minyakita. Harga eceran tertinggi 
(HET) ditetapkan Rp 14000 per liter. Pada Januari dan awal 
Februari 2023 harga Minyakita lebih tinggi dari HET, di 
beberapa pasar bahkan tidak tersedia. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandi n menyebut, penyebab kenaikan harga 
minyak goreng, termasuk Minyakita, adalah terjadi pergeseran 
konsumsi minyak goreng dari kualitas premium ke minyak 
goreng bersul . Penyebab lain, berkurangnya pasokan 
bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri 
yang menjadi kewajiban eksportir memenuhi (domestic mar- 
ket obligation/DMO). Pasokan DMO menurun dalam dua 
bulan terakhir a permintaan sawit dunia menurun, 
sementara pemerintah menerapkan formula enam bagian 
ekspor harus dikompensasi dengan satu bagian DMO 
(Kompas, 7/2/2023). 

Penjelasan pemerintah mengenai pergeseran konsumsi 
konsumen dari minyak goreng premium ke minyak goreng 
bersubsidi perlu dicermati sebab bisa menjadi indikasi pe- 
lemahan daya beli masyarakat. Harga eceran minyak goreng 
premium rata-rata Rp 20.000-an per liter. 

Kebutuhan minyak goreng bersubsidi di dalam negeri 
diperkirakan akan meningkat menjelang bulan Ramadhan dan 
Idul Fitri. Kita dapat memprediksi kebutuhan ini dan mem- 
persiapkan stok CPO dan menjaga harga tidak bergejolak. 

Menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau adalah 
penting. Minyak goreng sawit merupakan sumber lemak 
murah bagi sebagian besar masyarakat dan tubuh mem- 
butuhkan lemak dalam proses metabolisme tubuh. Menjaga 
stabilitas harga minyak goreng juga penting untuk menangani 
inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. 

Gejolak harga minyak goreng seharusnya bisa dikendalikan 
Jika perusahaan perkebunan sawit milik negara memproduksi 
minyak goreng dalam jumlah besar, Sayangnya saat ini peran 
BUMN perkebunan belum nyata dalam memengaruhi harga 
minyak goreng. Minyak goreng kita sebagian besar berasal dari 
perkebunan besar milik swasta yang berorientasi ekspor. 

Melihat ke depan, termasuk dalam mengelola isu produk 
sawit tanpa penggundulan hutan, akan baik jika petani sawit 
diikutkan memproduksi minyak goreng. Mereka bi elayani 
kebutuhan rumah tangga di perdesaan dan kota kecil yangjauh 
dari jalur distribusi. Pemerintah dapat membantu dengan 
mempermudah izin usaha dan sertifikasi produk minyak sawit 
petani. Dengan demikian, petani tidak lagi terus menjadi 
bulan-bulanan ketika terjadi gejolak harga minyak sawit. 


Belajar dari Gempa Turki-Suriah 


ebagaimana Indonesia, Turki 
termasuk wilayah aktif gempa. 
Terakhir terjadi Senin (6/2/2023), 
gempa terjadi beruntun, tidak saja 
di Turki, tetapi juga di Suriah. 


Menurut catatan Kompas, Turki berada di atas zona patahan 
aktif dan sering terjadi gempa dahsyat. Dalam 25 tahun 
terakhir tercatat tujuh kali gempa dengan magnitudo 7,0 atau 
lebih besar. Gempa Senin lalu merupakan yang terkuat setelah 
gempa yang menghancurkan wilayah Ismit dan Laut Marmara 
Timur pada 1999, yang menewaskan lebih dari 17000 orang. 

Dampaknya menjadi lebih besar lagi karena gempa terjadi 
secara beruntun. Dampak yang lebih merusak muncul sebagai 
hasil kombinasi magnitudo besar (di atas 7,5) dan dangkalnya 
sumber. Hingga Selasa (7/2), korban meninggal sudah men- 
capai lebih dari 4.700 orang. Banyak di antara korban yang 
sulit dijangkau oleh regu penyelamat di tengah suhu dingin 
yang menyelimuti wilayah gempa. 

Atas terjadinya bencana alam yang dahsyat ini, kita me- 
nyampaikan keprihatinan yang mendalam. Kiranya Pemerin- 
tah Turki bisa mengatasi bencana ini dengan sebaik-baiknya. 
Kita juga prihatin, gempa juga melanda wilayah Suriah utara 
yang menjadi wilayah konflik, sebagian dikuasai pemerintah 
dan sebagian oleh oposisi. Di wilayah itu juga jatuh ratusan 
korban. Jumlahnya diperkirakan akan bertambah. 

Kita juga merisaukan warga negara Indonesia (WNI) yang 
terdampak gempa. Ada tak kurang dari 500 WNI, sebagian 
besar mahasiswa, di daerah pusat gempa. Kita hargai upaya 
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara, yang 
mengupayakan tempat penampungan sementara bagi korban, 
sambil menunggu penanganan dari otoritas setempat. 

Selain itu, sebagai negara yang juga hidup dalam ancaman 
gempa bumi, kita ingin menjadikan setiap gempa yang terjadi 
di Tanah Air atau di negara lain sebagai bahan kajian. 

Untuk itu kita tak jemu mengingatkan pentingnya generasi 
muda Indonesia mendalami geologi. Kita hargai karya ilmu- 
wan Indonesia yang sejauh ini juga bisa memetakan wilayah 
dan jalur gempa, baik yang diprakirakan akan memunculkan 
gempa dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Kita 
terima dengan penuh kesadaran ilmiah bahwa bagi Indonesia 
yang berada di Lengkung Cincin Api, gempa bumi—atau 
letusan gunung berapi—sebagai satu keniscayaan. 

Ahli yang menyelidiki gempa di Turki dan Suriah segera 
mengetahui yang terjadi. Wilayah Turki yang rawan gempa 
terletak di persilangan tiga lempeng tektonik, yakni Anatolia, 
Arabia, dan Afrika. Arabia bergerak ke utara ke arah Eropa, dan 
ini menyebabkan lempeng Anatolia—Turki ada di atas- 
nya—terdorong ke arah barat. 

Gerakan lempeng tektonik menimbulkan tegangan pada 
zona patahan, di perbatasan lempeng. Pelepasan secara men- 
dadak tekanan yang ada itulah yang menimbulkan gempa dan 
getaran bumi (The Conversation UK). 

Sambil mendoakan penanggulangan gempa di Turki dan 
Suriah, kita perdalam pengetahuan dan persiapan kita untuk 
menghadapi gempa di Tanah Air. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


«Lilik Oetama 
«Budiman Tanuredio 
Sutta Oharmasaputra 
4 P Tri Agung Kristanto 
s . Ninok Leksono, Rikard Bagun, 

Ninuk Merdiana Pambudy 

Adi Prinantyo 

Marcellus Hernowo, Antonius Torny Trinugroho, 
Haryo Damardono, Andreas 
& Subur Tjahiono, Gesit Ari 


PERPPU 
CPTA 


SS 
SN 


ai 


Obesitas, Wabah Kontemporer 


Igbal Mochtar 


Di negara-negara 
berkembang, isu berat 
badan lebih (overweight) 
belum mendapat perha 
tian serius. Pemerintah 
dan masyarakat lebih 
fokus dan antusias 
menangani kasus-kasus 
terkait berat badan 
kurang (underweight), 
seperti malanutrisi atau 
tengkes (stunting). 


leh karena itu, program penang- 
O gulangan malanutrisi dan tengkes 

jamak di negara-negara tersebut, 
sementara program penanggulangan be- 
rat badan lebih nyaris tidak terdengar. 

Padahal, berat badan lebih telah ber- 
kembang menjadi isu kesehatan sangat 
serius. Dampaknya nyata dan luas pada 
individu, komunitas, dan negara. 

Dalam beberapa dekade mendatang, 
magnitudo dampak ini akan bergeser ke 
negara-negara berkembang. Saat ini saja, 
di berbagai negara berkembang, berat 


| badan lebih membunuh manusia lebih 


banyak dibanding berat badan kurang. 
Dalam beberapa dekade terakhir, me- 
mang terjadi perubahan signifikan tren 
isu berat badan. Empat puluh tahun lalu, 
mayoritas penduduk dunia ceking dan 
kurus. Saat itu, prevalensi populasi berat 
badan kurang memang dua kali lipat 
lebih banyak dibanding populasi berat 


| badan lebih. Dalam perjalanan 40 tahun, 


keadaan berubah. Proporsi laki-laki dan 
wanita dengan berat badan lebih mening- 
kat 200-300 persen, sementara proporsi 
berat badan kurang berkurang 30 per- 
sen. 

Tren yang sama juga terjadi pada anak 
dan remaja. Dibandingkan dengan tahun 
1975, prevalensi berat badan lebih anak 
dan remaja meningkat empat kali lipat. 
Oleh karena itu, muncul narasi bahwa 
bumi terserang sebuah wabah kontem- 
porer yang secara ekstrem mengubah 
esensinya dari earth of underweight men- 
jadi earth of overweight. 


Penyakit kronis progresif 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
mendefinisikan overweight sebagai aku- 
mulasi lemak tubuh berlebihan yang me- 
rusak kesehatan. Banyak cara menghi- 
tung akumulasi lemak tubuh, mulai dari 
yang sederhana (seperti pengukuran 
lingkaran pinggang) hingga yang canggih 
(penggunaan DEXA, CT scan atau MRI). 

Dari semuanya, yang paling praktis 
dan banyak digunakan adalah pengu- 
kuran body mass index (BMI) atau indeks 
massa tubuh (IMT). Ini merupakan met- 
rik perhitungan sederhana yang meng- 
gunakan nilai berat dan tinggi badan. 

Berdasar IMT, individu dikategorikan 
memiliki berat badan ideal jika IMT 18,5- 
24,9, underweight (di bawah 18,5), over- 


| weight (di atas 24,9), dan kegemukan atau 


obesitas (30 atau lebih). Sejumlah indi- 
vidu memiliki kegemukan yang ekstrem 
(morbid obese), nilai IMT di atas 40. 

Pada awalnya, berat badan lebih dan 
obesitas hanya dianggap persoalan ke- 
suburan badan akibat kelalaian mengon- 
trol makan. Keduanya tak dianggap ma- 
salah serius. Bahkan, ada konsep 'obesity 
paradox yang menarasikan bahwa ke- 
gemukan tak terkait kesehatan, banyak 
orang gemuk yang sehat dan sebaliknya, 
banyak orang tak gemuk berpenyakitan. 

Sejalan dengan waktu, pandangan ter- 
hadap kondisi ini mulai berubah. Obe- 
sitas mulai dianggap sebagai faktor risiko 
atau kluster penyakit lain: artinya, orang 
gemuk memiliki kemungkinan mende- 
rita penyakit lain. 

Tahun 1998, National Institutes of 


Health Amerika Serikat mengeluarkan 
pernyataan bahwa obesitas bukan hanya 
faktor risiko, melainkan sebuah penyakit 
kronis. Pernyataan senada dikeluarkan 
American Obesity Society tahun 2008, 
diikuti American Medical Association ta- 
hun 2013. Saat ini, obesitas tidak lagi 
dilihat sebagai masalah kesuburan ba- 
dan, tetapi sebuah penyakit kronik prog- 
resif yang penyebabnya mencakup aspek 
genetik, hormonal, metabolik, psikologis, 
kultur, dan perilaku. 

Beberapa studi melaporkan peranan 
krusial genetik: kontribusinya bisa hing- 
ga 70 persen. Apabila salah satu orangtua 
menderita obesitas, peluang anak meng- 
alami obesitas berkisar 40-50 persen. 
Jika kedua orangtua obese, peluang anak 
menjadi obese meningkat 70-80 persen. 

Penyebab lain adalah lingkungan 'obe- 
sogenic' berupa maraknya kedai fast-food 
atau junk-food, murahnya harga makan- 
an berkalori tinggi, serta melempemnya 
kegiatan lan olahraga. 

Kombinasi genetik dan lingkungan 
obesogenic diperparah oleh disrupsi 
fungsi hormon tubuh akibat stres, kurang 
tidur, dan penggunaan obat-obatan, ter- 
utama psikotropik. 

Persoalan berat badan lebih dan obesi- 
tas kini berkembang menjadi isu ke- 
sehatan global yang dampaknya bahkan 
bisa lebih parah dari merokok. Alasan- 
nya, tren global merokok relatif menetap 
atau menurun, sementara tren berat 
badan lebih justru menanjak di hampir 
semua negara. 

Pada tahun 2016 saja tercatat hampir 
dua miliar penduduk dunia mengalami 
berat badan lebih dan 700 juta di an- 
taranya menderita obesitas. Dari total 
penduduk dunia, 39,5 persen mengalami 
berat badan lebih dan 13 persen mende- 
rita obesitas. World Obesity Federation 
memprediksi bahwa apabila tidak di- 
lakukan penanganan serius, sekitar satu 
miliar penduduk, yaitu satu dari lima 
wanita dan satu dari tujuh laki-laki, akan 
menjadi obese sebelum 2030. 

Ironisnya lagi, magnitudo obesitas ini 
akan bergeser ke negara-negara berkem- 
bang. Dalam satu dekade ke depan, po- 
pulasi obesitas di negara-negara maju 
akan bertambah 1,5 kali lipat, sementara 
di negara-negara berkembang akan me- 
ningkat dua hingga tiga kali lipat. 

Di Indonesia, fenomena serupa ter- 
jadi. Isu berat badan lebih dan obesitas 
kian mengkhawatirkan. Riset Kesehatan 
Nasional 2018 menunjukkan peningkat- 
an dua kali lipat penderita obesitas dalam 
kurun waktu sepuluh tahun. 

Pada tahun 2007, prevalensinya masih 
19,1 persen, meningkat menjadi 354 per- 
sen pada 2018. Total penduduk obese 
adalah 70 juta: hampir sepertiga pen- 
duduk Indonesia. Pada anak-anak, obe- 
sitas juga prevalen. Satu dari lima anak 
berusia 5-12 tahun mengalami berat ba- 
dan lebih dan obese. 

Berat badan lebih dan obesitas men- 
jadi isu kesehatan krusial akibat besarnya 
dampak multidimensionalnya, terutama 
pada aspek kesehatan, ekonomi, dan so- 
sial. Kondisi berat badan lebih dan obe- 
sitas memperpendek umur. Penderita 
obesitas mengalami penurunan angka 
harapan hidup dua hingga sepuluh ta- 
hun, tergantung nilai IMT-nya. 

Penurunan terjadi akibat efek lang- 
sung obesitas atau penyakit penyertanya. 
Efek morbiditasnya juga signifikan. Pen- 
derita obesitas sangat berpotensi meng- 
idap dan mengalami pemberatan pada 
setidaknya 18 jenis penyakit, termasuk 
stroke, jantung, dan kanker. Pemberatan 
ini berbanding lurus dengan IMT: se- 
makin tinggi nilai IMT, semakin besar 
pemberatan. 

Di tingkat global, setiap tahun, berat 
badan lebih dan obesitas menyebabkan 
34 juta kematian dan 4 persen years of 
life lost. Parahnya lagi, efek obesitas 
ternyata lebih besar pada populasi Asia, 
termasuk Indonesia. Dengan nilai IMT 


Pengurus PB IDI dan PP IAKMI. Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah 


yang sama, individu dari Asia mengalami 
peningkatan risiko berkali-kali lipat 
menderita diabetes, hipertensi, dan pe- 
nyakit jantung dibanding etnis kauka- 
sian. 

Efek ekonominya juga sangat signifi- 
kan. Penelitian di 161 negara melaporkan 
bahwa pembiayaan kesehatan terkait be- 
rat badan lebih dan obesitas berkisar 3,3 
persen dari produk domestik bruto 
(PDB). Biaya ini akan terus meningkat 
dan peningkatan terbesar (12-15 kali li- 
pat) terjadi di negara-negara berkem- 
bang. Biaya ini diperlukan untuk pem- 
belian obat dan penatalaksanaan lain. 

Di Amerika, biaya terkait obesitas pa- 
da 2019 sebesar 173 miliar dollar AS, 
hampir 15 persen dari PDB Indonesia. 

Selain itu, penderita obesitas rentan 
mengalami disrupsi kesehatan mental 
berupa gangguan motivasi dan mood, 
penurunan kualitas hidup, dan gangguan 
komunikasi interpersonal. Saat yang 
sama, mereka terimbas efek sosial beru- 
pa stigmatisasi, diskriminasi, penolakan, 
. Banyak di antara mereka 
yang kesulitan mendapat pekerjaan, apa- 
lagi jika terkait aktivitas fisik. 

Di Amerika, sekitar sepertiga pemuda 
tidak bisa mendaftar untuk menjadi ten- 
tara akibat obesitas. Biaya kerugian aki- 
bat efek mental dan sosial ini bisa jauh 
lebih besar dari biaya pengobatan obe- 
sitas langsung. 


Perang agresif 


Meski obesitas merupakan momok 
menakutkan, ada berita baik: kondisi ini 
dapat dihindari (preventable). Pemegang 
kunci krusial adalah individu. 

Individu dapat menghindari atau me- 
nekan progresivitas obesitas dengan me- 
lakukan beberapa hal sederhana secara 
konsisten: meningkatkan kesadaran soal 
bahaya obesitas, menghindari asupan 
energi berlebihan dari gula dan lemak, 
meningkatkan konsumsi buah dan sa- 
yuran, melakukan aktivitas fisik minimal 
60 menit per hari bagi anak-anak dan 150 
menit setiap minggu bagi orang dewasa. 

Pelabelan penyakit pada obesitas 
memberi sinyal bahwa obesitas merupa- 
kan disfungsi sistemik yang penanganan- 
nya mesti komprehensif dan lintas sek- 
toral. Upaya individual saja tak cukup. 
Semua pemangku kepentingan mesti 
terlibat dalam perang melawan obesitas. 
Pemerintah harus terlibat dengan mene- 
tapkan regulasi atau kebijakan relevan. 

Misalnya, mengharuskan adanya war- 
ning label pada makanan yang memiliki 
kandungan gula, kalori, dan lemak tinggi, 
membatasi iklan makanan berkalori dan 
berlemak tinggi, skrining nasional obe- 
sitas, dan mengaktifkan gerakan nasional 
melawan diabetes dengan prog- 
ram-program jitu dan feasible. 

Industri makanan mesti terlibat, di 
antaranya dengan menuliskan kandung- 
an kalori dan lemak pada setiap menu 
yang disajikan serta pesan tertulis ajakan 
menghindari obesitas. 

Di tingkat global, WHO telah melaku- 
kan serangkaian langkah untuk mere- 
dam obesitas, termasuk menetapkan tar- 
get bahwa tidak boleh terjadi pening- 
katan prevalensi obesitas pada periode 
2010-2025. Berbagai negara dan institu- 
si, baik skala lokal maupun internasional, 
juga menginisiasi program-program me- 
lawan obesitas. 

Namun, tampaknya hasilnya belum 
memuaskan. Prevalensi obesitas terus 
menanjak dari tahun ke tahun. Salah satu 
penyebabnya adalah masih minimnya 
kesadaran bahwa obesitas merupakan 
penyakit kronis dan progresif, yang mag- 
nitudonya setara dengan penyakit-pe- 
nyakit berat lainnya, seperti penyakit 
jantung, stroke, dan kanker. 

Bahkan masih banyak yang mengang- 
gap obesitas hanya masalah kelebihan 
makan dan bahwa obesitas adalah ciri- 
ciri orang sehat, sukses, dan makmur. 

Di Indonesia, pemerintah menca- 


lewat 
n Ang- 


nangkan aksi melawan obi 
program Gerakan Nusantara Tel 
ka Obesitas (Gentas) pada 2016, 

Namun, sayangnya program ini lebih 
terfokus hanya pada ajakan mengatur 
diet dan berolahraga serta kegiatan pro- 
mosi dan edukasi formal. Tidak ada 
gebrakan skala nasional yang menun- 
jukkan sikap aktif dan progresif pe- 
merintah, misalnya pembuatan legislasi 
atau menetapkan kewajiban warni 
bel pada makanan berkalori tinggi. 

Visi dan konten Gentas masih terlalu 
gemulai untuk isu krusial obesitas. Ter- 
lalu sederhana untuk sebuah persoalan 
ekstrem. Apabila perang obesitas hanya 
didasarkan pada muatan Gentas, kecil 
kemungkinan isu obesitas akan ter- 
tangani, apalagi terentaskan di negeri 
ini. Prevalensi obesitas akan semakin 
meningkat. Perlu dilakukan revis 
terhadap visi dan kegiatan Gent: 

Perang melawan obesitas di nege 
mesti lebih agresif dan frontal. Tidak 
hanya melibatkan jargon-jargon formal 
edukasi standar, tetapi memaksa' meng- 
ikutkan pemerintah, institusi kesehatan 
dan nonkesehatan, serta industri ma- 
kanan secara aktif dan nyata. 

Semua pemangku kepentingan mesti 
berada dalam satu image jelas: obesitas 
adalah wabah modern dan musuh besar 
dengan collateral damage, bukan hanya 
disrupsi ukuran tubuh akibat kelalaian 
pengontrolan makan. Pakar obesitas du- 
nia Dr George Bray pernah mengingat- 
kan, ”Obesity is not a rocket science: it is 
much more complicated.” 


1g la- 


Rubrik ini menerima artikel dengan 
topik aktual, relevan dan menyangkut 
kepentingan publik. Artikel hanya 
dikirim ke Opini Kompas. Panjang 
artikel maksimal 6.000 karakter 
dengan spasi. Kirim ke 
Www.kompas.id/kirim-opini 


POJOK 


Gempa di Turki dan 
Suriah, ribuan tewas. 
Duka yang luar biasa, 
jangan lagi perang. 


. 
Gara-gara balon, relasi 
AS-China memburuk. 


Balon meletus memang 
bisa bikin hati kacau. 


. 
Data orang meninggal 


rawan disalahgunakan. 
”Terlaluu....” 


men 


Opini 


Tuntutan 12 tahun 
pidana penjara 
yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut 
Umum kepada 
Bharada E dalam 
perkara dugaan 
pembunuhan 
berencana terha 
dap Brigadir J telah 
menuai reaksi, 
sekaligus simpati 
dari sebagian 
masyarakat yang 
terusik rasa 
keadilannya. 


aat kejujuran Bharada E 
Giscavar dengan reguisi- 

toir yang jauh lebih berat 
dari ketiga pelaku penyertaan 
lain yang dituntut 8 tahun pen- 
jara, elemen masyarakat sipil, 
seperti ICJR, Pilnet, Elsam, 
bahkan juga para guru besar 
yang mengajukan diri sebagai 
”Sahabat Pengadilan” (Amicus 
Curiae). 

Tanpa mengurangi indepen- 
densi kejaksaan sebagai peme- 
gang kekuasaan penuntutan 
dan pengendali perkara (domi- 
nus litis), "dilema yuridis” dan 
gesture yang diperlihatkan pe- 
nuntut umum ketika memba- 
cakan reguisitoir dan repliknya 
terkesan menyiratkan ”kera- 
guan” bagaimana seharusnya 
memperlakukan Bharada E se- 
laku justice collaborator: 

Sebagai model yang terbilang 
baru dalam sistem peradilan 
pidana terpadu, pengaturan ju: 
tice collaborator yang diterji 
mahkan sebagai "saksi pelaku” 
dianggap belum cukup lengkap 
dan familiar sehingga penerap- 
annya dapat menimbulkan pro 
dan kontra, bahkan berisiko ba- 
gi pelaku yang bersedia jujur 
dan mengungkap kejahatan. 


Perlindungan saksi pelaku 


Pengertian justice collabora- 
tor tak ditemukan dalam Black's 
Law dan Oxford Law Dictio- 
nary, tetapi lawinsider.com be- 
rupaya mendefinisikannya se- 
bagai seorang pelaku k an 
terorganisasi yang bersi be- 
kerja sama dengan penegak hu- 
kum dalam memberikan ke- 
terangan yang penting guna 
mengungkap suatu kejahatan. 

Konvensi Antikorupsi PBB 
(United Nations Convention 
Against Corruption) 2003 yang 
telah diratifikasi Indonesia me- 
lalui UU No 7/2006 telah mem- 
berikan pedoman yang me- 
mungkinkan dikuranginya hu- 
kuman terdakwa yang membe- 
rikan kerja sama yang penting 
dalam penyidikan atau penun- 
tutan dalam perkara korupsi, 
bahkan termasuk kekebalan 
penuntutan. 

Kemungkinan itu tak dapat 
dilepaskan dari faktor historis, 
di mana penegak hukum AS 
dahulu sempat kesulitan meng- 
ungkap kejahatan terorganisasi 
yang dilakukan oleh seorang 
gembong mafia hingga akhirnya 
berhasil meyakinkan staf mafia 
itu untuk bersaksi, tentu de- 
ngan menjamin keselamatan ji- 
wa dan pembebasan saksi pe- 
laku dari tuntutan hukum. 

Pengaturan justice collabora- 
tor yang awalnya diperkenalkan 
lewat Surat Edaran Mahkamah 
Agung No 4/2011, Peraturan 
Bersama 5 Lembaga Tahun 
2011, dan UU No 31/2014 ten- 
tang perubahan atas UU Pe 
lindungan Saksi dan Korban 
ni dianggap belum cukup kom- 
prehensif dan integratif dengan 
KUHAP sebagai induk hukum 
acara pidana. 

Meski beleid terakhir telah 
mengatur perlindungan fisik, 
pemenuhan hak prosedural, 
perlindungan hukum, bantuan 
rehabilitasi psikologis-psikoso- 
sial, dan pemenuhan hak dari 
saksi pelaku yang selama ini 
telah dilaksanakan oleh Lem- 
baga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) ternyata dinilai 
belum menjamin kepastian hu- 
kum yang adil yang berkeadilan 
bagi justice collaborator. Khu- 
susnya terkait diskresi penun- 
tutan (prosecutorial discretion) 
yang dimiliki Korps Adhyaksa. 

Ketidakpastian hukum ini 
setidaknya tergambarkan da- 
lam tuntutan dan replik terha- 
dap Bharada E, di mana menu- 
rut penuntut umum terdapat 
”dilema yuridis” karena di satu 
sisi keberanian dan kejujuran 
Bharada E dikategorikan seba- 
gai justice collaborator, tetapi di 
sisi lain Bharada E dianggap 


Masa Depan 
"Justice Collaborator” 


Albert Aries 


Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti 


"pelaku utama” sebab 
merupakan ”eksekutor” 
penembakan. 


Keraguan itu sebenar- 
nya tak perlu ada kalau pe- 
nuntut umum konsisten de- 
ngan surat dakwaannya, di 
mana bentuk penyertaan 
yang paling relevan untuk 
diterapkan terhadap Bhara- 
da E adalah "menyuruh me- 
lakukan” (doenplegen) se- 
hingga status "pelaku uta- 
ma” seharusnya tidak la- 
yak disematkan kepada 
Bharada E yang me- 
rupakan "alat” yang di- 
suruh melakukan se- 
hingga tidak dapat di- 
pertanggungjawabkan 
(manus ministra). 

Perbedaan tafsir 
mengenai "Tindak 
Pidana — Tertentu” 
yang dapat diberi- 
kan perlindungan, mi- 
salnya — "Pembunuhan 
Berencana” juga jadi pro 
dan kontra, padahal pen- 
jelasan Pasal 5 UU Perlin- 
dungan Saksi dan Korban su- 
dah membuka peluang bagi 
”Tindak Pidana Lain” se- 
panjang posisi saksi di- 
perhadapkan pada si- 
tuasi yang sangat 
membahayakan 
jiwanya. 
Keterkaitan 
perintah 
jabatan 

Suatu keja- 
hatan yang seri- 
us dan terorganisasi tidak 
hanya dapat dilakukan oleh ke- 
lompok masyarakat tertentu, 
tetapi juga berpotensi dilaku- 
kan oleh pejabat yang memiliki 
kekuasaan yang besar sehingga 
pengungkapan dan pembukti- 
an atas kejahatan yang sebe- 
narnya sederhana malah men- 
jadi sulit untuk dilakukan. 

Berkaitan dengan alasan 
penghapus pidana yang dike- 
mukakan Bharada E, yaitu Pe- 
rintah Jabatan (Ambtelijk Be- 
vel), menurut Pasal 51 Ayat (1) 
KUHP, telah memicu perde- 
antar-akademisi dan 


batan 
praktisi hukum, yaitu apakah 
alasan tersebut dapat diguna- 
kan untuk melepaskan Bharada 


Pembentuk Code Penal pada 
abad ke-18 tentu tak akan se- 
rampangan menempatkan Pe- 
rintah Jabatan sebagai pengha- 
pus pidana (alasan pembenar), 
Jikalau ternyata perbuatan yang 
dilaksanakan atas dasar Perin- 
tah Jabatan itu bukanlah per- 
buatan pidana (strafbaarfeit). 

Namun, ada sebagian peng- 
amat yang diduga keliru me- 
maknai terjemahan dari ”pe- 
jabat yang berwenang” (yang 
memiliki otoritas/bevougde ge- 
209). 

Kekeliruan itu disinyalir ka- 
rena telah menganalogikan pe- 
nafsiran atas "bevougde gezag” 
dengan pertanyaan sempit, ya- 
itu apakah perintah” yang di- 
maksud Pasal 51 Ayat (1) KUHP 
itu ”sah” atau tidak sah, dengan 
mendasarkannya pada ”lingkup 
pekerjaan” dari penerima pe- 
rintah (ondergeschiktheid), yang 
diatur Pasal 51 Ayat (2) KUHP. 

Padahal, perbuatan (feit) 
yang dihapuskan elemen me- 
lawan hukumnya (wederrech- 
telijkheid) karena didasarkan 
adanya suatu perintah jabatan 
dalam Pasal 51 Ayat 0) KUHP 
sudah pasti merupakan ”per- 
buatan yang dilarang”, yang 
bentuknya sama sekali tak diba- 
tasi pembuat undang-undang, 
serta tak ada hubungannya de- 
ngan ondergeschiktheid di ayat 
ke (2). 

Letak perbedaannya dengan 
ayat ke (2) adalah Pemberi Pe- 
rintah tersebut tidak memiliki 
wewenang (otoritas), tetapi de- 
ngan iktikad baik disangka oleh 
Penerima Perintah sebagai pe- 
rintah yang diberikan pejabat 
yang berwenang sehingga pe- 
laksanaannya pun dilakukan 
masih dalam "lingkup peker- 
jaan” (ondergeschiktheid) pene- 
rima perintah (alasan pemaaf). 

Pembunuhan yang dilakukan 
Bharada E atas perintah atas- 
annya yang memiliki otoritas 
secara de facto/de jure serta 
pengendalian yang efektif be- 
rupa Relasi Kuasa yang sulit 
ditolak, jelas tidak mungkin 
memenuhi rumusan ayat ke (2), 
yang telah dibatasi pada ”ling- 
kup pekerjaan” dari penerima 
perintah  (ondergeschiktheid), 
melainkan memenuhi ayat ke 
(9) karena dilaksanakan atas da- 
sar perintah yang diberikan pi- 
hak yang memiliki otoritas. 

Tepatlah Simons dalam Leer- 
book-nya, yang menyatakan pe- 
nerima perintah tidaklah dapat 
dihukum karena melakukan 


3 


MENYUNANTO 


”pelanggaran yang menurut UU 
telah dinyatakan sebagai per- 
buatan yang dapat dihukum”, 
yaitu jika perbuatan yang telah 
dilakukannya itu sebagai akibat 

ari perintah dari pihak yang 
memiliki wewenang/otoritas. 


Cita-cita hukum 


Rancangan KUHAP (2012) 
yang kabarnya akan jadi inisiasi 


DPR ternyata belum mengatur 
tentang justice collaborator. 
Yang ada hanyalah pengaturan 
“Saksi Mahkota”, yang sering 
kali disalahpahami sebagai kon- 
disi di mana para terdakwa 
bergantian menjadi saksi atas 
pelaku lainnya, padahal itu me- 
rupakan self-incrimination yang 
melanggar hak asasi. 

Adapun prinsip dari "saksi 
mahkota” adalah salah satu ter- 
dakwa yang paling ringan pe- 
ranannya dalam kejahatan ter- 
organisasi dan bersedia meng- 
ungkapkan kebenaran. Atas 

kesediaannya tersebut, ia di- 
pisahkan dari "para terdak- 
lan kemudian men- 
ksi”. 
Selain itu, tersangka 
atau terdakwa yang 
mengaku bersalah 
dan bersedia mem- 
bantu secara sub- 
stantif '— dalam 
mengungkap 
tindak pidana 
dan peran 
tersangka 
lainnya, 
sebagai- 
mana diten- 
tukan oleh pe- 
nuntut umum ka- 
rena Asas Oportunitas, dapat 
dikurangi pidananya sesuai de- 
ngan kebijaksanaan hakim. 

Rancangan KUHAP yang di- 
katakan hampir "basi” karena 
KUHP nasional sudah disahkan 
u efektif tiga 
tahun sangatlah 
membutuhkan pembaruan hu- 
kum acara pidana yang revo- 
lusioner dengan mengatur jus- 
tice collaborator secara kom- 
prehensif dan integratif. 

Hal ini penting untuk me- 
mastikan kejujuran dan kebe- 
naran menjadi hal yang dijun- 
jung tinggi oleh bangsa Indo- 
nesia, sebagaimana postulat 
"probitas bono publico”, yang 
artinya kejujuran adalah keba- 
ikan bagi semua orang. 


SURAT KEPADA REDAKSI 


Rubrik ini menerima surat Anda mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel 

di halaman Opini maupun pemberitaan Kompas, serta masalah-masalah sosial 

kemasyarakatan dan konsumen yang tidak terselesaikan dalam prosedur formal. 
Maksimal 300 kata atau 2.300 karakter. Surat pembaca dikirim kepada suratpembaca@kompas.id atau 
ke Redaksi Kompas, Jl Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan 


nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau pindaian identitas diri. 


Apa Perlu Belajar 
ke Luar Negeri? 


Saya heran, tetapi senang juga 
membaca keterangan bahwa se- 
bagai respons atas Tragedi Kan- 
juruhan, Kapolri Jenderal Listyo 
Prabowo akan mengirim anggo- 
tanya untuk belajar ke luar negeri 
(Kompas, 2/2/2023). 

Beberapa orang akan dikirim 
untuk studi banding manajemen 
pengamanan pertandingan sepak 
bola. Mudah-mudahan mereka 
pulang membawa oleh-oleh yang 
bisa diterapkan di negeri kita. 

Sebenarnya, inti penyebab se- 
gala kekacauan, termasuk dalam 
menonton pertandingan sepak 
bola, tidak perlu jauh-jauh di- 
pelajari. Kuncinya ada di sini. 

Yang perlu cuma disiplin. Ini- 
lah yang perlu ditegakkan kepada 
semua pemangku kepentingan 
sepak bola Indonesia. Tidak saja 
bagi polisi, tetapi juga penjaga, 
pengurus, wasit, pemain, dan 
siapa pun petugas yang terlibat. 
Tetapi, tentu saja yang terutama 
adalah penonton. 

Disiplin bagi penonton me- 
nyangkut mulai dari parkir ken- 
daraan, punya tiket, antre masuk, 
duduk di tempat yang ditentukan, 
membuang sampah di tempatnya, 
hingga menghargai tim yang me- 
nang. Bagi unsur-unsur petugas 
lain, disiplin adalah bertanggung 
jawab sesuai dengan tugas ma- 
sing-masing. 

Jadi, sebenarnya pelajaran ter- 
penting dari Tragedi Kanjuruhan 
adalah belajar berdisiplin dan itu 
menjadi tugas kita semua. Adalah 
tugas bangsa ini memulai, meski 
sudah agak terlambat, untuk 
mendisiplinkan diri dalam segala 
hal agar kita bisa jadi bangsa yang 
maju dan dihormati bangsa lain. 

Oh, ya, di negara maju juga ada 
penonton yang lebih brengsek, 
seperti para hooligan. Mudah- 
mudahan yang ini tidak ditiru 
oleh penonton kita. 

RENVILLE ALMATSIER 
Jalan KH Dewantara, 
Ciputat, Tangsel 15411 


Lukisan Satu Miliar 


menggelar malam dana untuk membe- 


K etika Special Olympics (SO) Indonesia 


rangkatkan delegasi ke Special Olympics 


World Summer Games di Berlin, ada lukisan 
yang berhasil dilelang dengan nilai Rp 1 miliar. 


Acara Special Olympics World Summer Games akan 
dihelat pada 17-25 Juni 2023. Sementara acara peng- 
galangan dana berlangsung 25 Januari 2023 di Museum 
Nasional Indonesia. Bertajuk "Akulah Bintang Dunia”, 
acara dihadiri beberapa menteri kabinet. Mereka juga 
melelang barang-barang pribadinya. Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo turut memberikan sambutan 


sebagai Dewan Kehormatan SO Indones 


Lukisan yang laku dengan harga tinggi itu karya Olliver 
Adivarma Wihardja. Pria yang akrab disapa Ollie itu 
didiagnosis autis saat berusia 3,5 tahun. Ollie yang sejak 
kanak-kanak tertarik dengan seni lukis mulai melukis 
sejak usia 6 tahun sebagai salah satu bentuk terapi. 

Siapa sangka, lukisan yang berjudul "Reach for the 
Stars”, menggambarkan seorang atlet badminton, renang 
dan senam, pelelangannya mencapai Rp 1 miliar. Ollie 
telah sukses membantu keberangkatan teman-temannya 


yang juga bertalenta khusus. 


Saya mendapat semua informasi itu dari ibunda Ollie, 
Bu Sinhwi Halim. Kami bertemu di Taman Literasi 
Martha C Tiahahu, Jakarta. Ia tidak menyangka karya 
lukis putranya dihargai sedemikian tinggi. 

Mendengar cerita itu, saya pun mencari tahu tentang 
acara malam dana SO Indonesia. Ternyata pemberi- 
taannya sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. 

Perlu diketahui, SO Indonesia merupakan satu-satunya 


organis 


si di Indonesia yang mendapatkan akreditasi dari 


Special Olympics International (SOI) untuk penyeleng- 
garaan pelatihan dan kompetisi olahraga bagi warga 
tunagrahita di Indonesia. SO Indonesia mulai bergabung 
ke SOI pada 9 Agustus 1989 menjadi anggota ke-79, 


Melalui surat pembaca ini, s: 


aya berharap akan semakin 


banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa 
negara kita memiliki talenta-talenta hebat dengan ber- 


bagai macam kebutuhan khususnya. 


Dengan segala kemampuan ini, mari kita bersama-sama 
memberikan kontribusi untuk kemajuan negara dan 


bangsa kita tercinta, Indonesia. 


AKHLIS AL MAJID, Sukarelawan Taman Literasi 
Martha C Tiahahu, Jakarta 


AV 


acara hari ini 
Rabu, 8 Februari 2023 


JAKTV 


04.30 Lensa Indonesia Pagi 
05.00 Santri Boy 
06.30 Ustadz on The Road 
07.00 Riko The Series 
07:30 Adit Sopo Jarwo 
09.00 PJ Mask 
10.30 CSI: Catatan 

Seputar Investigasi 
11.00 Lensa Indonesia Siang 
11.30 Rainbow Ruby 
18.00 Dragon Force 
14.00 Boboiboy 
16.00 Super Wings 
17.30 Riko The Series 
18.00 Adit Sopo Jarwo 
19.00 Si Aa 
20.00 The Smurf 
21.30 Dimensi Lain 
22.00 Canda Empire 
23.30 Gajah Mada 
00.30 Lensa Indonesia Malam 
01.00 Becanda Di 
01.30 For Your Information 
02.00 Sepakat untuk 

Tidak Sepakat 


"9 


04.30 Serambi Islami 
06.00 Klik Indonesia Pagi 
07,00 News Buletin 

Jendela Negeri 
08.00 Kong: King of The Apes 
08.30 Stone Ages 
09.03 Mari Menggambar 
09.30 Halo Dokter 
1030 Dapur Devina 
1103 Bersama Perempuan 
12.00 Klik Indonesia Siang 
18.00 Eksplor Jatim 
1830 Inspirasi Tani 
14.03 Pesona Indonesia 
1430 Inspirasi Indonesia 
15.00 Mimbar Agama: Hindu 
1530 Jelajah Negeri 
16.00 Buah Hatiku Sayang 
17.00 Feature LKBN Antara 
1730 Sketsa Netizen 
18.00 Klik Indonesia Petang 
19.00 Fokus Terkini 
20.30 Bangga 

Buatan Indonesia 
2100 Dunia Dalam Berita 
2130 Keroncong Lestari 
2230 Canda of The Day (COD) 
2330 Monitor Olahraga 
00.00 Klik Indonesia Malam 
00.30 Kongkow on The Air 
0130 Flashback 
02.00 inspirasi Indonesia 


06.00 Manatomi 
07.00 Sendok Garpu: Healthy Food 
08.00 Kiat Sehat: 
Jamu Tetes Berkah 165 
09.00 Arabian Herbal & 
Terapi Tusuk Jari 
10.00 The Hermansyah Story 
11.00 Sendok Garpu: 
Indonesian Food 
12.00 Sehat Alami Thai Terapi 
18.00 Di Balik Kemudi 
18230 Food Truck 
1400 Local Hour 
Zamrud Khatulistiwa 
15.00 Sendok Garpu: Western Food 
16,00 The Hermansyah Story 
17.00 Terapi Garang Arang 
18.00 Inside 
1830 Muslimpedia 
19.00 Animal Action 
19.30 Kiddie World 
20.02 Terapi Garang Arang 
2102 News Room 
2130 True Crime 
22.00 Kabar Misteri 


28.00 Retro Hour 


04.30 Berita Satu Pagi 

06.00 Berita Viral 

07.00 Figur Publik 

07.30 Esensi 

08.00 Asal Usul 

09.00 Jendela Dunia 

09.30 Asal Usul 

10.00 Figur Publik 

10.30 Saksi Mata 

11.00 Berita Satu Siang 

12.00 Asal Usul 

18.00 Esensi 

13.30 Berita Viral 

14.30 Jendela Dunia 

15.30 Nyari Makan 

16.00 Berita Satu Sore 

17.30 Saksi Mata 

18.00 Asal Usul 

19.00 Jendela Dunia 

20.00 Obrolan Malam 
Bersama Fristian 

21.00 UUD 

22.00 Berita Satu Malam 

23.00 One Championship 

00.00 Delta 


@ ronsarsesoRi 


Goperd 


Bingkai Kacamata Chopard 
untuk Kado Valentine 


PERAYAAN Hari Kasih 
Sayang (Valentine) tinggal 
menghitung hari. Perayaan 
yang berasal dari budaya 
masyarakat Barat ini biasanya 
ditandai dengan bertukar 
kado atau memberikan 
bingkisan spesial untuk 
pasangan. Rupa bingkisannya 
bisa macam-macam, baik yang 
paling sederhana semisal buket 
bunga maupun cokelat hingga 
yang lebih spesial seperti 
barang mewah dan eksklusif. 
Bila kado Valentine 
yang akan diberikan kepada 
pasangan termasuk kategori 
mewah, Optik Melawai bisa 


menjadi destinasi untuk 
menemukan bingkisan ini. 
Salah satu koleksi spesialnya 
adalah bingkai kacamara dari 
jenama Chopard yang memiliki 
dekorasi yang pas dengan 
perayaan hari kasih sayang. 
Terinspirasi dari salah 
satu seri perhiasan Chopard 
yaitu Happy Hearts, kacamata 


D0) 


dalam siluet klasik dengan 
bingkai warna hitam ini 
memiliki ornamen berupa 2 
buah hati di masing-masing 
tangkainya yang dibuat dari 
bahan meral berlapis emas 
23 karat. Dekorasi hati yang 
paling menonjol adalah yang 
berukuran besar dalam warna 
merah dan yang lebih kecil 
dilengkapi dengan butiran 
kristal bulat yang mewakili 
konsep berlian di koleksi 
perhiasannya. 

Koleksi bingkai kacamata 
Chopard ini tersedia secara 
eksklusif hanya di gerai Optik 
Melawai tertentu. JAYA) 


5 OPT 


IK MELAWA 


KOMPAS TV 


“« Mengangkat 3 berita nasional yang 
terkurasi setiap harinya, diselingi dengan 
hiburan stand up comedy dari komika 
favoritmu. Dengarkan podcast Kompas TV 


di Spotify! 


Saran & kolaborasi: IX podcast@kgmedia.id 


| Medio Podcast Network by KG Media 


KOMPAS 


Kamjagiya Korea! 


| Medio Podcast Network by KG Media 


Informasi paling update seputar dunia 
hiburan Korea, mulai dari K-idol, K-drama, 
hingga K-culture bisa kamu dapatkan di 
podcast Kamjagiya Korea! persembahan 
Medio Podcast Network by KG Media. 


Saran & kolaborasi: #Mpodcast@kgmedia.id 


sesaya LAPORAN KEUANGA/ 


Scope of certification g . 8 
PA PP ba Lt Ai Pp Ae NN PT BANK RAKYAT INDONESIA (F 
LA Budget Planning and Control, 


Certificate ID agoatrr and Corporate Financial & Tax Compliance Ta ngga I 3 1 Dese m 


LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
Tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desemi Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 
(Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) 


ASET PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 
Kas A. Pendapatan dan Beban Bunga serta Pendapatan Prei 


Penempatan pada Bank Indonesia —204173228| 1032175a7| 2060003301 1051491775 Pendapatan Bunga 53aso| 10755) Sina 15523325 
Penempatan pada bank lain 34272665) 19sa97o9| 36700721) 24300690 Beban Bunga AI OR MEME MENEJATA AO NETT 
Tagihan spot dan derwatifforward ge Dope 005 220.023 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih Torooase9 | 9sar9ti2| 122597073 | 112.094.429 
Surat berharga yang dimiliki 337327485) 351582152) 358783819) 369630845 | —| Pendapatan (Beban) Bunga Bersil 4 1 4 
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 103099s5| — 320820281 1060837a| — 32.082.028 3:| Pendapatan Premi - - 2036995 | 6.989.703 
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Sora678| 54265120) Siotae78| — sas1s.a98 4. | Beban Klaim - - 2359672 | 5.946.708 
Tagihan akseptasi | 1.000.719 9.461.677 | 7.167.600 | 2.554.238 “(pendapatan Premi dan (Beban Klaim) bersih. 1 - - 1.577.323 1.043.075 

it yang diberikan 1 8 1 6 

ea nee enam sis| “SisToosss | Tomarasna| Sosatesz3| (—fegenangetan nga ben Sk Pendapsan Ea BER KI BEAN PA AN ET 
piutang Pembiayaan P - —25227917| 392912251 
Penyertaan modal aysse1ya| asosonsa| — 6s0sso3| — 6071727| |“e: pendapatan dan Beban Operasional Lainnya 
Fa.” Surat berharga yang GI msl ass nga asas) | 2 Keuntungan kerugian) dari penurunan (peningkatan nia wajar Tabita keuangan sa 
b. Kredit yang diberikan Basrssin| (oo2n3)| (esenoo3n| —(se2aasa1) 3.| keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan 230867 | Tsignsi | 3452785 
&. kainnya (155.231) 613381| — 3636231| (2109623) 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot ti/foraa 430 330 
Aset tidak berwujud 206.416 206.416 PA AN Ny em PAN TPA Ba | Im SI “73 
“Akumulasi amorisasi 25eT UGSK berwujud : 5 L 5. Keimtungan Perugan da penyertaan dengam opay met 580 562 
Aset tetap dan inventaris 5a097275|- 47225020) 73851201| es038a8a &.| Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing 5 2 »|o dosa | oo 124539) 
“Akumulasi penyusutan aset tetap Gan Inventaris Jx Maseps23) 033367asil ta7351sa| tu7oes207)| | 7.| pendapatan dwiaen | 1520270 | sz sam | 970. 

. Aset non produktif | 8. | komisvprovsutee dan admin “| nsacoso8 | tesasass| terasa | 17062124 
3 Proper tnbenkala za Ki 5 16553 2 23 TA 9.| pendapatan lainnya | asasisa9 | 10366230) 2asa227e | 17.918.765 
jp. Agunan yang damai - 1 2 AN Ara zaoreso | “30ssooas (223649001 —35.00012 
Fa.—Aset antarkantor au aa——— 11 Kerugian terkait risiko operasional 350843 285.717 312628 | 1016397 
Aset lainnya 25300818 36085669) 32615408 12. 8eban tenaga kerja “| 20316409 | 20560850) 39390133 | 387.126 

tes: 13. | Beban promosi | 2amam | 200a988|  2es1co0| 2175022 | 
14. | Beban lainnya 24.011.29 25.748.404 23.155 | 38153461 
Pendapatan dan (Beban) Operasional Lainnya. Wn751320)| Ge3e39sm| (617s201| Gager.ar 
|" Sagagioa6| 2ras971s2| 349755590| 220.590.197 
(521039799 494575745) “5226279201 497.676.739 LABA (RUGI) OPERASIONAL 59252743 | 39435157 | caate379 | ar.155.693 


243873| 13875819) 4 
ar — as6179, 51325 
| Uabiltas kepada Bank Indonesia 113.491 36.956 | 113.491 39 ZENOAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 
Uabiltas kepada bank lain 9480779 13125.761 Oanasa7 | 13329.a3a 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 231491 56.519 235.852 57.305 
'Liabilitas spot dan derivatifforward — 783971 198.363 | 7839211 190695 2. | pendapatan (beban) non operasional lainnya (64.924) (270969) (55.530) (220.933) 
Labiltas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembai (repo) Sz2a2as| 25408508 9.997.592 | 20.408.508 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 166.567 (2r4.a50) 180,322 (163.623) 
Liabiltas akseptasi 7.096.719 9.461.677 71676001 9.554.238 


Surat berharga yang diterbitkan 3esare2o| — 301315995) 6361i7e1| 55.306.607 — — — — h— 
59419310 | 39220707| 6496701 | 40.992.065 


Pinjaman/Pembiayaan yang diterima 39.290.379 30.522.130 79.857.593 68.944.325 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 
Setoran jaminan 12.142 15791 12.193 15841 : 
Labilitas antarkantar Falak perabasan A ti 1 5 
Uabilias lainnya Szys7o2e|  45207950| 33024801) 70356468 an P? 
TOTAL LIABILITAS .457.372.719 | 1.286.323.206 | 1.562.243.693 | 1.386.310.930 3, Takswan pajak tahun benjalan mlssg36| i2ases26| tesnas2e| rata0502 
8 6 Ai | . Pendapatan (beban) pajak tangguhan z samar | oo sasasso| 1120030) 6304894 
| EKUITAS - 21 

. rta ti Ba aa aan Hana TABA SEBELUM LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUSISI DENGAN i 
3... Modal dasar 
b. Modal yang belum disetor 7- Wa22os0| — 7422050| 422050) (7.422.050) ENTITAS SEPENGENDALI. ol ans27920| 32215401 | 51408207 | 33156457 
$. Saham yang dibeli kembali (teasury stock) 4: 12.202.178) (5391| — (2.202.178) (25.997) - - 
Tambahan modal disetor (LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUSISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI il 3 - | teaooe017 
La... Agio “Heo2ssio| — Teszaog3| — T5e17083| — Teza2898 
Ta z LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN ans21920 | 3221sas1| sia08207 | 30755.706 
d,. kainnya 226563 226,563 1985202) Tasgioi 
Penghasilan komprehensif Tsin LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS - - - - 
La...Keuntungan. isgass7i|  1n2esasa| 19a72es2| 19055591) Toencmasitan KOMPEEMENSIF LAIN 


Io. Kerugian -/- |” “Gaassen|  (raoooegl — W3asse2) —(.106.c0g)) £ 


Cadangan » 1. | pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifi 


ikasi ke Laba Rugi 


Pa. Cadangan omong sozzcas| —0n2ees| 3022085) 3022585 a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap 2.984.488 3.297.304 62.127 
hb. Cadangan tujuan - b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun 
ai tasanGa9a| 1ag250as9| ras976937| 180919771 sangan pes Lag 2136 STA KENA 
@... Tahun:tahun Jalu 23045 2 
b, Tahun berjalan angz1g2o| 32215461 s1170312| 31.006.502 &.. lainnya 1138921 A86 tusein 67381) 
«.. Dividen yang dibayarkan -/ Z | pos-pos yang Akan Direkiasifikasi ke Laba Rugi 1 
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 293s2rosa| 2s6417c29| 299294011 | 288.732.983 3. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesualan akibat penjabaran laporan keuangan 
Kepentingan minoritas (minority interest) 41013061... 3.051.821 dalam mata uang asing (12089) 62012) (1979 (61.226) 
TOTAL EKUTAS Eat na aa an yncasa b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nila wajar aset keuangan instrumen hutang yang 
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 2s) Gareao| @3asomm| 568030 
TOTAL UABILITAS DAN EKUITAS 750594673 | 1572761035 | 1.865.639.010 | 11678097734 & kainnya 1.485.400 459.716 1.509.279 478.796 
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (163805)| @arso0o| (28530020| (2823103) 
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 
(Dalam Jutaan Rupiah) TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM LABA BERSIH 
PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUSISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI 4aseatis | o29307371| as.seot83 | 30.333.354 


PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN 

, Modal Inti (Tier 1). 36 ENTITAS SEPENGENDALI 

1 CET1 I 
1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) 5315772| 5375. 7.531.953 


(2.776.220) 


1.2 Cadangan Tambahan Modal 287.962.093 | 289.767.495 | 279.892.966| 277.935. TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2.37 
121 Faktor Penambah 293. 1es.seo| 295.000973 1 280.059, 183 5 ng - - 1 - 2 
L21L1 Pendapatan komprehensif lainnya —— yasasso1| 20110260) tn260424| 19, Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : 
ALAN Sek kbhonjbsan boogkawoon “en ng : z z Pemilik a1s27920 | 32215asi| suios2 | 31066592 
tensi keuntungan dari peningkatan sila wajar aset keuangan yang didkur pa - 
lai was madeka Karohasm kornorabensil FATE - Kepentingan Non Pengendali 237.895 (810.826) 
ET 0.864.083 TOTAL LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN | oare27s2o| a22nsaei | Sia08207| 30755.706 
TRILR. Cadangan tambahan moda lainya (other digdosed reserve 213a1.0oo| 274.881.707 260.792.690 
LA TAMAN 2201) DATARAN Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada ) | 
12123 Laba tahun-tahun lalu 146.436 a9a| 145.427.870) 149.230.460 Puri Kasee IIS | 22297371) 45355305 | 27.855.902 
12124 “Laba periode berjalan ans2ng20| s0794056| 32215461 HKepentingan Non Pengendali —— 2asasa| (298768) 
12125 Dana setoran modal | TOTAL LABA (RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN aaseatis | 29397371 2s51a3A 
12126. Lainya 
TER. Faktor Pengutang, sz05an7| Sas3ana| —Tenzin 
1221 Pendapatan komprehensif lainya sasagsa| —a260801|— 116522 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT. 2 5 5 2 
12211 Selisih kutang penjabaran laporan keuangan 128011) 279sa| 116522 
122.12. Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada ia DIVIDEN 2 5 
wajar melalui penghasian komprehensi lan ane) 45281 5 - ar 2 — NIA 
Jeh AA GA ANN WNA SAS bela) bememsa LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) 316 247 338 238 


12221 Disagio 
12222 Rugi tahun-tahun lalu 
12223 Rugi perode berjalan 
1.2.2.2. Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKAT dan LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI 
“Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif - - Tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 
12225 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan (Dalam Jutaan Rupiah) 
dalam Trading Book 
12226 PPKA non-produktf 57.526 
Z - 2227 Lainnya — —  31.307| 


13 Kepentingan Non-Pengendali yang dapat diperhitungkan - 
14. Faktor Pengurang Modal Inti Utama 58.609.901 
14.1 Pajak tangguhan 15415319 13.524.394 
142 Goodwil z 5 
14.3. Aset idak berwujud - - TAGIHAN KOMITMEN 
144 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang, 43.194582 41.918482 
14,5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 
14.6 Eksposur sekuritsasi 
14.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya 


Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik - « 2 


Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward 15.046:421 12676233) 15046421) 17676233 


Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) lainnya 2 


2.1 Instrumen yang. memenuhi persyaratan AT 1. 
2.2 Agio/Disagio 
233. Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan KEWAJIBAN KOMITMEN 
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 darvatau Tier 2 pada bank Jain 
23.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, Fasilitas kredivpembiayaan yang belum ditarik 
Tubah, atau hibah wasiat 


3. Committed - 491.741 586,848 


TRAP ir 
Naa Gahar ateu alga yang memerah peryaraan Te ai oo ooo| “150 b. Uncommined asmosa22 | 10essase| 85708322) 130655456 
Raovinga : 

“Cadangan umum PPKA as set prodUkUT yang wajb Gintung (aing Inggi T.2SAK ATM Teko Wedi” Tas : ot-Toesr Ievocabis UC yang resah berjalan nasa seal sesal sang 
FakorPenguang Modi Pelanap 

Asi Sting und Pon yales yengjakan serahkan untuk Warga apa Gan UNM, carsisra| anzasoes| eozstera | an200605 
aa TN NA AAA 
HE kebemikan Sira pada erura ia yog otoeh bewiaTKan PESInan FEB PU 


Lainnya - - - - 


TOTAL MODAL 


TAGIHAN KONTINJENSI 


ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ai - "——— Trasio Kram Garansi yang diterima 
“ATM RISIKO Ba012Lsao| 890125781) 261302147) diagaadi7| pasoceTi 
AMIR RISIKO PASAR 1 S1e5797|— 32153s0| 4299790) Raso Teri (is) . 2453 Lainnya 
AINI RISIKO OPERASIONAL 5 Zsgsg103| —9n.178658| 199281.257 | Raso.ner2 (5 L 


KEWAJIBAN KONTINJENSI 


SESWAI PROFIL RISKO. NU Garansi yang diberikan 74853508 | sisactis) zassasos | stss2eti 
Dani CET 1.) 


Lainnya 5 5 


Kunci keberhasilan BRI dalam menjaga bottom line 
kinerja perusahaan adalal 


iX Keberhasilan efisiensi ) 


BRI berhasil melakukan efisiensi yang terlihat dari semakin membaiknya beberapa rasio 
seperti Cost of Fund (bank) 1,8796, BOPO 69,10X, Cost Eficiency Ratio 48164, 
Cost to Income Ratio 47,384 dan Cost of Credit 2,554. 


P3 Fee Based Income (FBI) tumbuh double 


Transformasi digital berhasil meningkatkan FBI hingga 10,1696 (yoy) atau sebesar 
Rp18,80T, ingga fee to Income ratio mencapai 11,374. 


FAN www book posisi Desember 2022 konsolidasian Recovery Rate 
dmp 100177 59,129 recovery rate yang dicapai BRI pada Tahun 2022. Sehingga pendapatan 
s recovery meningkat sebesar 33,5996 (yoy) 


FEBRUARI 2023 9 


AN KONSOLIDASIAN 
ersero) Tbk DAN ENTITAS ANAK Ra BRI 


ber 2022 dan 2021 


PIHAK TERKAIT 

| Penempatan pada bank Ian 

ja. Rupiah : : : : : 

b. Valuta asing 2 : : : : : - 71283 - : : 

Z. (Tagihan spot dan derivatifforward ) 1 

a. Rupiah : : « : : : : : : : 

|b, Valuta asing : : : : : : : : : : 

3. (surat berharga yang dimiliki 

Rupiah : : : 2 : : : 2 : za) 

b. Valutaasing . man : : : : : : : : : : 

. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) f 

a, Rupiah : : : : : : : 
Valuta 3sing - z 5 : 

5. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan Janji djual kembali (Reverse Repo) 

a. Rupiah : : : : : : : : : : 

b. Valuta asing : : : : : : : 

Tagihan akseptasi : : : : : : : 

Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan 

a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
1. Rupiah z z 2 8 z 2 

|. Valuta asing : : 

b. Bukan debitur UMKM 
1, Rupiah 202378 : 202378 184189 : : 
Hi Valuta asing 5 5 5 : 

& Kredit yang direstrukturisasi 
1 Rupiah 4 5 £ 5 2 5 5 9 z 
Valuta asing : - - : - - 

8. (penyertaan modal : - : 8 2 

9. |Tagihan lainnya 

10. | Komitmen dan Kontinjensi 

a. Rupiah 

|b. Valuta asing : : 


184.189 


T (PIWAK TIDAK TERKAIT 
1. (Penempatan pada bani Tam - aa TE 6 —a 5 - TE 5 — - LA 
2. Rupiah 1396525 : : 1396525 1033393 1033393 
b. Valuta asing 33.076.140 : 33.076 140 18.445.053 : TN - 18.445.053 
2. | Tagihan spot dan derivatfforward 1 ' 
a. Rupiah 276300 | | 185561 158861 
b, Valuta asing 35.015 234.122 H 1 234.122 
3: | surat berharga yang dimiliki 
Ja. Rupiah 716621868 202628 | 3 : : Tioe24a96 220514630 28088 | : S1 654 220563372 
b. Valuta 120.645.885 “357.104 | : 221.002.589 239376 | : : “131.018.780 


“Valutaasing ———— — —— 
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 


| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 


“Ta. Rupiah Stotaers | TE ah E z siotae7s Saze5120| aj 54265120 
Fb. Valuta asing - : : : - - - 
- 7036719 el La 2g | 2m : : 7096715 So1s1se| oo areas | — 9261677 
Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang di — z “ : | i : 7 
“Ja. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (— E - 21 — 3 2. j8 
1. Rupiah 558334431 | 2650019” 1762537 | 7805563 12636834 602033489 187542574 18708:880 |- 1.635.867 2459135 10.267.946 531.014.402 
(Valuta asing Gada2a | - ED 22.861 967.285 1849 08 | a92 Si " 11522 1.870.062 
B.. Blikan debitur UMKM | 
(P3, Rupiah” 3 B3se3s7| oo” “0071| — tesis oo es0013|  3sn277a|  mo2saa| —— osso1| men eser2aa | man2i ci 
| Valuta asing 5000496 | 322 333914 9 69.491.016 28.355. 301.663” 720. 1.512.780 
& Kredit yang direstruktursasi mas man. am ai mann - Ms map Maa: ID Beionma " 
1. Rupiah TE802810 1116772 3238571 10101868 1341947258 158710080 17366816 1343065 32631567 | 5210564 52. 
|, Valuta asing 7 4.899.129 598.376 | 331.163 1.395.759 12.838.269 4842713 4.583.183 | 619.699 299.952 | 4626966 972513 
Penyertaan modal - : 47936173) 46050734 : - - 46 050.734” 


Tagihan lainnya z 5 
Komitmen dan kantinjensi 
Rupiah 


aing —— 52301229| 


INFORMASI LAIN 
Total aset bank yang dijaminkan — 


|b. Pada pihai aa 
Z |agunan yang diambil alih 


"Butir a dan b termasuk kredit yang direstrukturisasi. 
Butir « adalah kredit yang direstrukturisasi yang diberikan kepada debitur UMKM maupun bukan debitur UMKM. 


LAPORAN ARUS KAS 
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 
(Dalam Jutaan Rupiah) 


CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET 
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 
(Dalam Jutaan Rupiah) 


Penbapatan yang diterima Penempatan pada bank lain: 18.781 
Penerimaan bunga dar TEE Taosorasi | 156255525 Tagihan spot dan derivati/forward £ 
Pendapatan syariah 10.118.043 6257927 Surat berharga yang dinsiki 1.182.375 
ape, DAS LT Surat berharga yang dijual dengan anji Gbel kembali Kepo) « 

Pe aa : Tagihan atas sutat berharga yang dibeli Bengan jan dijual kembali (Reverse Repo) : 

—— Beban bunga. esezen | 235335001 Be TA 
Beban syariah woo.oap | (6.253.103 Penyertaan modal : 
Beban Klaim. — aan: “gasal 6346700 Ben aa : - : - : 

Penaeaan kembang tah dhapusbuukan magen3an | 20na Top 0.| Komitmen dan kontinjensi Te27ooa| “Henetoal —13ase| —e5xsi5 Tsisnsa| 53e0aa0 

endapatan operasional ainnya , . 
Beban operasional lainnya. 18.809.301 (73.658.162) 
“Pendapatan (seban) nan Operasional - neto N—san| — 203871 LAPORAN RASIO KEUANGAN 


344727 - 30.260 - 195.497 

P 9114 - 7.301 
530.137 860.474 1186215| 251775 esa| as3a00| — 15027 
- - 103.100) - - - 320.820 - 


: 9432| — 20924 
22626942| 87972121 26.407.301 
- 45.209 - 


354.066 
39,676.962 


70967 31035 
207sosa| “000.002 18.587.309 
5 a7a16 : 


Yasa 
21.233.514 


S70so| —6ta3o1| 196350 


Pemegang Saham Pengendali (PSP) 


Pembayaran pajak atas penghasilan badan (15762408) (11.164.430 Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Pp mar 
B5: MOLRAN | Negara Repubik Indonesia 
'Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Negara Repubik Indooeya 153,198 
7 .a : — —— - Pemegan: PSP melalui pasar modal (» SW: 
Perubahan dalam aset dan “Rasio Kinerja —————— ang "melalui pasar modal (550 
Monika pnurangn ae Opera Figinoi sassai 1. | Kewajinan Penyediaan Modal Minimum (KPIAM ee 
nempatan pada Bank Indonesia dan bari Tain 2. | Aset produktif bermasalah dan aset non: produktif bermasalah megang Saham Bukan PSP Udak Tnelalu pasar & 
Efok-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi @aras19 9,164,531 terhadap total aset produktif dan aset non-produktif Lin. ng Sahat Bukan PSP tidak melalui pasar modal (» 59X: 
Wesel ekspor dan tagihan lainnya. (ao3.1so|— 091.221) (3. | Asetproduktif bermasalah terhadap total aset produktif 
Elek-efek yang dibeli dengan jang dijual kembali 3.900.820. (soges30| (F4. | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
Kredit yang diberikan ioeg17972)| (68377021 terhadap aset produktif 1 
Pinjaman syariah (1.35a.828)|— 30905577 | NPL gross n DEWAN KOMISARIS DIREKSI 
Piutang pembiayaan (9996487) 111-951:573) NPL net : Komsars Utama Tania Wnpamoga Kor Utama BIT 
Aset laindain (941 9a7) La22 ea | Return ari Asset IROAT Wali Komisars Utara” - Wakil Direktur Urai Catur Budi aro 
Kenaikan (penurunan) Retum on Eguity (ROE) KET Reka Direktur Keuangan Vivana Dyah Ayu RK 
6.175.192 3261813 | Net Interest Margin (NIM) 
T— — — Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
— — —i Sea | Cost to Income Ratio (CIR) ja 9 
Giro Wadiah (6.258.078) loanfoDepostBaroD)h”o”"”"”"”"'"'"uU” gag -Komsars Independen Nurmara Sar - Drektur Bisnis Wnolesale dan Kelembagaan Agus Noorsanto 
“Tabungan. 32005372. - Komsatis Independen Heri Sunaryadi - Direktur Kepatuhan 'Ahmnad Soichin Lutiyanto 
Ba aa Mi aa ig Pan ana aa 
. Persentase pelangaara 7 
Deposito berjangka 151004224 6923275) Pa —- Komsaris Hadiyanto - Direktur Human Capital 'Agus Winardono 
Simpanan dari bank lain dan Tembaga keuangan lainnya 99488271 10.56.563) Lia ar 5 -Rabin Indrajad Hattar Diuktu igtal dan TekooogiInfomas Arga Mahanana Nugraha 
Elek-efek yang dijual dengan janj dibeli kembali tsarome|—(t070.1ea) Ae laen EK - Direktur Jaringan dan Layanan Andrjanto 
(uang .879 Pihak terkait Aa Sue 


Dana yi emporer 4. Pihak tidak terkait Treasury & Global Servces Achmad Royadi Satuan Kerja Audit Intern Triswahju Herlina 
2 | Corporate Banting Bambang Kesminarno -Gtange Mragenen 8 Tatlomon Oke Harsya Wardhana Praseiya 
Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi WI utama rupiah — Tned Assets Managemen & Pociremert “1. Hendro Padmono, 2 Operations “") Arik Hidayati 
2 5 5 5 - Harian 
(ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI ..3 Datar sampai engan tanggal bea 2012, 
Hasil penjualan aset tetap 343.195 51654 G1 1 pan sampa Engin BEM N tep NG2 
(ras.cag) | G15.729 Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 2 
144.069 4349 Cemas: » 
Aa aa ta KE 1. Informasi keuangan konsoldakian atas damb dar laporan keuangan konsodasan PT ank Raya Indonesa st) Tok (“Bank dan 
2 Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai 
Penurunan (Kenaikan efekcefek dan Obligasi Rekaptalsasi Pemerintah KAKOKAN TRANSAKAI SPOUDAN DERIVASIE dengan Standar Akuntansi Keuangan diIndonesia yang telah dirut oleh Kantor Akuntan Pub Purwantoro, Sungkora & Sura (“955”) ima 
yang diklasilikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasian Tanggal 31 Desember 2022 anggota Etnst & Young Global Lrmited) dengan rekan penanggungjawab adalah Chistophorus Ain Kossim, dudito independen, berdasarkan 
komprehensif Ian dan Biaya perolehan diamortisasi manasna | Gass17en (Dalam Jutaan Rupiah) Standar Audit yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasian, posisi keuangan konsolidasian 


Bank dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas kansolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 6 Februari 2023 yang tidak 
tercantum dalam publikasi ini. Karena Informasi keuangan konsoidasian di atas diambi dar laporan keuangan konsoidasian, dengan demikian 
Informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian 


Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Kegiatan Investasi — 27.227.960. (73.095.605) 
(ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN 


rimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima 1 a22 2. Informasi keuangan diatas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut 
penerimaan (pem paatan pinjaman yang diler Iraraari — 222199) a. Laporan keuangan publikasi di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tanggal 
Sanam sang Ah ata 18 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Eriten atau Perusahaan Publlk 
nembahan modal 5 Oa b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan 
Pembagian laba untuk dwiden @6R06603)| 12 125.509) Bank dan Surat Edaran Otortas Jasa Keuangan Nomor S/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan 
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan 21.739.525 12547672 1 Bank Umum Konvensional. 
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo. (14.650.023) (14.608.236) 2925230) 4925230 & Peraturan No. VIILG.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BU/2012 tanggal 
. - - 25 Juri 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Pubik" 
NGK GA MARMER : : I 5 3, Pada tanggal 30 November 2022, Bank telah mengakuisisi saham PT Danareksa Investment Management ("DIM") sehingga Bani memliki 6598 
- . Hanana anna SET anssenis | arssez1s dari total saham beredar DIM 
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS mazszasa | (17863377) Be - - 4. is tkar mat vang sing untuk 1 US per angga 31 Desember 202 dan 3 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp151567.50 
3 | dan Rp14.252, 
PEN ASING g — 80.287) (2.190) T 5. Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang dapat diatribusikan 
( ) (2.190)| Terkait dengan Suku Bunga 9 deng: gi yang "9g: yang 
Sang kepada pelk Entts Induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar selama tahun yang bersangkutan. 
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 153924601 | 171750168 Toverd 


5 dana Pena! Option Jakarta, 8 Februari 2023 
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN Than PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
H bi Bei — — Direksi 


Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari: Future 


Kas. ma 26299973 | ES 
io pads BenkIndonesi” 56.126:573 Ea 
ro pada bank lain 14.065.097 -lainny, - 
Penempatan pada Ban Indonesia dan bank sin “Jangka Waktu atuh Sisa i 
Ba aa amel anna Tinnya : ——- 
aa Ka TUmLAn Toneoa35a | To160435a 5 DIET ME GRI Sunarso Viviana Dyah Ayu RK. 
Direktur Utama Ditektur 


LABA BERSIH DANA PIHAK KETIGA | komposisi 


r1,307,88 T |, SAsA 66704 3Umn--. BIBRI 


Peningkatan komposisi CASA berdampak pada 
yu taasx won A (efisiensi Cost of Fund (bank) menjadi 1,874: mn 


RASIO KEUANGAN 
TOTAL KREDIT NPL NPL COVERAGE 


LDR CAR 
"1.865,64 T P1.139,08 T KREDIT "965,30 T 87,0976 | 25,544 | 2,674 | 305,734 


Tumbuh 67154 yoy AN 


Tumbuh M8 Yon A Kredit mikro tumbuh 13,924 (yoy AN komposisi kredit UMKM sebesar 84.746 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


si Ekonomi& Bisnis 


e-mail desk.ekonomi@kompas.id 


Baca artikel lainnya seputar Ekonomi 
di Kompas.id dengan memindai OR Code. 


P klik.kompas.id/ekonomi 


| 


MINYAK SAWIT 


Kebijakan Deposito 
Bakal Tekan Ekspor RI 


JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah mendepositokan 66 
persen hak ekspor minyak sawit mentah dan tiga produk 
turunannya guna menjaga stabilitas stok dan harga minyak 
goreng dinilai bakal menyebabkan ekspor keempat komoditas 
itu anjlok. Selain itu, pasar-pasar ekspor utama RI untuk 
empat komoditas itu akan dimanfaatkan Malaysia. 

Agar hal itu tidak terjadi, pemerintah perlu memberikan 
insentif tambahan bagi eksportir minyak sawit mentah (CPO) 
dan produk turunannya, misalnya dengan membekukan bea 
keluar untuk sementara waktu. 

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia 
(DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Mi- 
nyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Selasa 
(7/2/2023), mengatakan, sejak November 2022 hingga Januari 
2023, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya sudah 
menumpuk 6,17 juta ton. Para eksportir tak memanfaatkan 
hak yang didapat dari realisasi pemenuhan kewajiban me- 
masok kebutuhan pasar domestik (DMO) itu lantaran pasar 
CPO dunia masih lesu. 

Dengan dikeluarkannya kebijakan mendepositokan 66 per- 
sen hak ekspor, potensi penumpukan hak ekspor akan makin 
bertambah. Selama tiga bulan pembekuan itu, hak ekspor yang 
menumpuk bisa bertambah menjadi sekitar 7,2 juta ton. 

”Melihat kondisi pasar yang lesu, harga CPO yang cen- 
derung turun, dan tidak ada insentif ekspor selain hak ekspor, 
ekspor CPO pasti turun. Padahal, saat ini Indonesia sedang 
membutuhkan tambahan devisa. Pembekuan ekspor ini juga 
bakal dimanfaatkan Malaysia untuk mengambil pasar ekspor 
CPO Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. 

Menurut Sahat, agar kebutuhan domestik dan ekspor 
terjaga, pemerintah perlu memberi insentif tambahan. Salah 
satunya dengan membebaskan bea keluar. Saat ini, eksportir 
CPO dan tiga turunannya harus menanggung bea keluar dan 
pungutan ekspor senilai 142 dollar AS per ton. Jika bea keluar 
52 dollar AS per ton dibekukan, beban eksportir bisa lebih 
ringan karena hanya menanggung pungutan ekspor. 


Kerugian produsen 


Selama ini, lanjut Sahat, eksportir sekaligus produsen 
Minyakita harus menutup kerugian Rp 4.000-Rp 6000 per 
liter. Kerugian itu terutama berasal dari biaya pengemasan dan 
distribusi dari pabrik ke distributor dan agen. 

Biaya itu selama ini terkompensasi dengan insentif hak 
ekspor. Namun, lantaran pasar ekspor lesu, mereka tak lagi 
mendapatkan pengganti biaya itu sehingga mengurangi pro- 
duksi Minyakita. 

Pada 6 Februari 2023, pemerintah bersama produsen 
minyak goreng memutuskan meningkatkan DMO minyak 
goreng sebesar 50 persen dari 300.000 ton per bulan menjadi 
450.000 ton per bulan. Alokasi DMO per perusahaan di- 
tentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan 
selama Oktober-Desember 2022. 

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembekuan atau 
deposito 66 persen hak ekspor eksportir CPO dan tiga produk 
turunan hingga 1 Mei 2023. Eksportir baru bisa mencairkan 
deposito hak ekspor bertahap pada awal Mei 2023 dengan 
mempertimbangkan kepatuhan memenuhi DMO. 

”Kami akan memberikan ruang pencairan deposito lebih 
cepat bagi perusahaan yang harus memenuhi kontrak yang 
sudah ada, tetapi hak ekspor yang dimiliki tidak mencukupi 
meski telah memenuhi tambahan DMO,” kata Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan melalui siaran pers, Senin (6/2) malam. 

Selain itu, Luhut meminta Kementerian Perdagangan (Ke- 
mendag) meningkatkan insentif pengali Minyakita menjadi 1,5 
dan 1,75 untuk kemasan kantong bantal dan botol. Hal itu 
bertujuan untuk menjaga gap Minyakita dengan minyak curah 
tetap menarik. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(Gapki) Joko Supriyono mengatakan, pemerintah sebaiknya 
membuat mekanisme pengaturan minyak goreng curah dan 
Minyakita lebih sederhana. Bukan hal sulit untuk mengelola 
sekitar 2,6 juta ton kedua jenis minyak goreng tersebut. 

”Minyakita dan minyak goreng curah dari hasil realisasi 
DMO adalah misi pemerintah. Sebaiknya kontrol distribusi 
dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Jika 
diperlukan, subsidi distribusinya ke daerah-daerah di luar 
Jawa dapat dilakukan,” katanya. 

Sahat berpendapat serupa. Ia meminta distribusi minyak 
goreng curah dan Minyakita dilakukan oleh Perum Bulog. Hal 
itu mengingat Bulog memiliki sistem pergudangan dan logistik 
hampir di seluruh Indonesia. (HEN) 


KILAS EKONOMI 


Cadangan Devisa 139,4 Miliar Dollar AS 


Posisi cadangan devisa Indonesia pada Januari 2023 sebesar 
1394 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan dengan De- 
sember 2022 yang sebesar 137,2 miliar dollar AS. "Pening- 
katan pada Januari 2023 antara lain dipengaruhi oleh pe- 
nerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak,” 
ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin 
Haryono dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023). (BKY) 


Pembayaran Nontunai Nirsentuh di Tol Mundur 


Penerapan sistem pembayaran nontunai nirsentuh di jalan 
tol masih dimatangkan. Pembayaran melalui aplikasi telepon 
seluler ini butuh persiapan dan sosialisasi. Sebelumnya, 
sistem pembayaran tol ini dijadwalkan akan diuji coba pada 
akhir 2022, lalu diundur menjadi awal 2023. Demikian 
disampaikan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sek- 
retariat Badan Pengatur Jalan Tol Ali Rachmadi, Selasa 
(7/2/2023). UKT) 


Perkembangan Smelter Freeport 


Demi mendukung kebijakan hilirisasi Minta. PT Freeport 
Indonesia membangun smelter baru tembaga di Kawasan 
Ekonomi Khusus Industri Java Integrated Industrial and 
Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, Selasa 
(7/2/2023). Smelter tembaga ini ditargetkan bisa beroperasi 
pada Mei 2024. 


| jahteraan petani. 


Pengelolaan Dana Sawit 
Dinilai Semakin Melenceng 


Sebanyak 97,09 persen dana BPDPKS untuk pembayaran subsidi harga biodiesel ke 


sejumlah perusahaan sawit. Sementara dana untuk peremajaan kelapa sawit amat minim. 


JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan 
dana Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit atau 
BPDPKS dinilai semakin me- 
lenceng dari tujuan awal. Dana 
kelolaan sawit lebih banyak 
mengalir ke korporasi besar un- 
tuk subsidi biodiesel ketimbang 
untuk produktivitas dan kese- 
Tata kelola 
BPDPKS harus dikembalikan 
ke relnya serta dibebaskan dari 
bayang-bayang pengaruh kong- 
lomerat sawit. 

Berdasarkan Laporan Ta- 
hunan BPDPKS, 9709 persen 
dari total realisasi belanja 
BPDPKS pada tahun 2021 di- 
gunakan untuk membayar se- 
lisih harga biodiesel ke 12 ke- 
lompok perusahaan sawit de- 


| ngan nilai Rp 5195 triliun. 


Sementara itu, dana untuk 
peremajaan kebun kelapa sawit 
rakyat hanya 2,51 persen dari 
total belanja (Rp 1,34 triliun), 
promosi kelapa sawit sebesar 
0,16 persen (Rp 834 miliar), 
pengembangan sumber daya 
manusia 0,12 persen (Rp 64,5 
miliar), dana riset 0,1 persen 
(Rp 55,7 miliar), beban sarana 
dan prasarana 0,02 persen (Rp 
8,9 miliar), serta penghimpun- 
an dan pengelolaan dana 0,01 
persen (Rp 2,73 miliar). Adapun 
laporan tahunan terbaru untuk 
tahun 2022 belum dipublikasi- 
kan oleh BPDPKS. 

Laporan berjudul "Raksasa 
Penerima Subsidi” yang dirilis 
Serikat Petani Kelapa Sawit 
(SPKS), Selasa (7/2/2023), 
mencatat, dengan memban- 
dingkan data pungutan ekspor 
sawit dari Kepabeanan dan data 
realisasi subsidi biodiesel dari 
BPDPKS selama periode 
2019-2021, hampir seluruh 12 
kelompok korporasi yang me- 
nerima subsidi biodiesel itu 
mendapat ”keuntungan”. 

Kelompok yang paling ba- 
nyak mendapat selisih "keun- 
tungan” adalah Grup Wilmar, 
yang mendapatkan subsidi 
hampir tiga kali lipat dari be- 
saran pungutan ekspor yang di- 
bayarkan selama 2019-2021. 
Wilmar tercatat membayar pu- 
ngutan ekspor senilai Rp 7,71 
triliun, tetapi menerima subsidi 
biodiesel hingga Rp 22,14 trili- 
un. Selisih keuntungannya ada- 
lah Rp 14,42 triliun. 

Laporan itu juga menyoroti 
dua kelompok korporasi yang 
"tidak untung”, alias mendapat 
subsidi biodiesel lebih kecil dari 
pungutan ekspor yang dibayar- 
kan, yaitu Royal Golden Eagle 
yang membayar pungutan eks- 


| por Rp 14,53 triliun dan me- 


nerima subsidi biodiesel Rp 
6,28 triliun. Ada pula KPN Corp 


MEDIA SOSIAL 


Iwitter Tak Lagi Sama 


Mediana 


alam cuitan hari Ming- 

gu (5/2/2023), CEO 

Twitter Elon Musk 
mengatakan, setelah beberapa 
bulan yang sangat sulit, kini 
Twitter cenderung mencapai 


| balik modal. Dia juga meng- 


akui, Twitter harus mengha- 
dapi tantangan agar bisa se- 
lamat dari kebangkrutan. 
”Twitter masih memiliki 
tantangan, tetapi sekarang 
cenderung mencapai titik im- 
pas jika kita terus melakukan- 
nya. Dukungan publik sangat 
dihargai,” tulis Musk yang juga 
CEO Tesla dan SpaceX. 
Mengutip CNBC, buletin 
teknologi Platformer menyata- 


| kan, pendapatan harian Twitter 
| turun 40 persen pada 2023 di- 


bandingkan tahun lalu. Sejum- 
lah pengiklan ngetop Twitter 
menghentikan atau menarik la- 
gi belanja iklan di Twitter. 
Pada November 2022, Musk 
mengakui, pendapatan Twitter 
merosot drastis setelah sejum- 
lah pengiklan menghentikan 
belanja di platform media so- 
sial. Dalam siniar (podcast) 
All-In bersama investor lain di 
Twitter, Jason Calacanis, dan 
mitra Craft Ventures, David 
Sacks, akhir 2022, Musk me- 
nyatakan Twitter tidak lagi di 
jalur kebangkrutan, tetapi ma- 


| sih dalam posisi "tidak aman”. 


Musk membeli perusahaan 
media sosial itu seharga 44 
miliar dollar AS pada Oktober 
2022. Mengingat harga tinggi 
dari kesepakatan itu, ia berada 
di bawah tekanan untuk mem- 
buktikan pembeliannya sukses. 


Realisasi Belanja BPDPKS Tahun 2021 


(Rp miliar) 


Beban penyaluran dana riset Iss, 77 (01086) 


Beban promosi kelapa sawit 83,50 (0,1616) 


Beban pengembangan SDM kelapa sawit | 64,56 (0,121) 
Beban penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit FT 1,79 (2,519) 
Beban sarana dan prasarana Ja.98 (0,021) 


aa) Pengembangan sumber daya manusia, 
b) Penelitian dan pengembangan. 


c) Promosi: 
d) Peremajaan: 
e) Sarana dan prasarana, 


#) Pemenuhan kebutuhan pangan, 
9) Hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, 
h) Penyediaan dan pemanfaatan bahan bakarnabati 


yang membayar pungutan eks- 
por Rp 241 triliun dan men- 
dapat subsidi biodiesel Rp 1,60 
triliun. 

Sekretaris Jenderal SPKS 
Mansuetus Darto mengatakan, 
penggunaan dana BPDPKS 
yang sebagian besar untuk 
membayarkan subsidi biodiesel 
itu menguatkan dugaan bahwa 
dana kelolaan sawit selama ini 
hanya dinikmati segelintir ke- 
lompok korporasi besar dan ti- 
dak dirasakan petani sawit, 

Padahal, ujarnya, pengguna- 
an dana BPDPKS untuk mem- 
bayar subsidi biodiesel ke per- 
usahaan sawit sebenarnya tidak 
tercantum di Undang-Undang 
Nomor 89 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan. UU hanya meng- 
atur peruntukan dana BPDPKS 
untuk meningkatkan produk- 
tivitas dan kesejahteraan petani 
sawit, seperti melalui peremaja- 
an kebun, pengembangan SDM, 
dan riset, 

Pemakaian dana BPDPKS 
untuk kebutuhan pembiayaan 
bahan bakar nabati baru di- 
munculkan dalam Peraturan 
Presiden No 66 Tahun 2018 
tentang Penghimpunan dan 
Penggunaan Dana Perkebunan 
dan Kelapa Sawit serta Per- 
aturan Menteri ESDM Nomor 
45 Tahun 2018 tentang Penye- 


Musk memangkas pengelu- 
aran di Twitter, memutuskan 
pemutusan hubungan kerja 
(PHK), memotong biaya lain, 
dan menghentikan pembayar- 
an vendor. Pada saat yang 
sama, dia juga mencari jalan 
baru untuk menghasilkan 
uang. Pekan lalu, mengutip 
TechCrunch, Twitter akan ber- 
henti menawarkan akses gratis 
Application Programming In- 
terface (API) atau antarmuka 
pemrograman aplikasi mulai 9 
Februari 2023 dan akan segera 
meluncurkan versi berbayar. 

Ribuan pengembang meng- 
gunakan API Twitter untuk 
berbagai hal, antara lain me- 
lacak perubahan. Sejumlah pe- 
neliti dari universitas juga se- 
ring menggunakan API Twitter 
untuk riset ujaran kebencian 
dan penyalahgunaan daring. 

Elon Musk mengumumkan, 
per Jumat (3/2), Twitter akan 
menerapkan berbagi penda- 
patan iklan dengan kreator 
konten. Syaratnya, pengguna 
harus mendaftar ke Twitter 
Blue yang dipatok dengan har- 
ga mulai dari 8 dollar AS per 
bulan. 

Twitter pun berencana mu- 
lai menayangkan iklan di ba- 
lasan, sebuah perubahan yang 
dapat menyumbat platform 
dengan konten bersponsor dan 
mengundang lebih banyak 
spam balasan. Twitter juga di- 
kabarkan mempertimbangkan 
untuk menjual nama pengguna 
guna menghasilkan pendapat- 
an baru (The New York Times, 
1/1/2023. 

Belum jelas apakah proyek 
itu akan bergerak maju dan 


diaan dan Pemanfaatan Bahan 
Bakar Nabati Jenis Biodiesel 
dalam Kerangka Pembiayaan 
oleh BPDPKS. 

Darto mengatakan, ada ang- 
gapan dan klaim yang beredar 
di publik bahwa dana kelolaan 
di BPDPKS adalah dana yang 
dimiliki oleh industri sawit se- 
hingga wajar jika diberikan 
kembali dalam bentuk subsidi 
biodiesel. Namun, ia menegas- 
kan, dana BPDPKS sudah men- 
jadi uang negara yang harus 
dikelola untuk meningkatkan 
daya saing dan kesejahteraan 
petani sawit sebagaimana man- 
dat UU Perkebunan. 

Laporan SPKS juga me- 
nyoroti keterlibatan sejumlah 
konglomerat sawit dalam su- 
sunan Komite Pengarah di 
BPDPKS, seperti salah satu 
pendiri Grup Wilmar, Martua 
Sitorus. Darto menilai, keha- 
diran mereka memainkan pe- 
ran penting karena Komite 
Pengarah bertugas menyusun 
arah kebijakan penghimpunan 
dan penggunaan dana BPDPKS. 
”Meski peran mereka di sana 
disebut sebagai narasumber, 
tetap bisa memberi pengaruh,” 
katanya. 

Kompas telah menghubungi 
perwakilan Grup Wilmar untuk 
meminta tanggapan terkait isi 


sejak Dibeli Elon Musk 


————-1| 
Twitter tidak hanya 
untuk tujuan sosial, 
seperti pertukaran 
informasi, tetapi juga 
sebagai perusahaan 
harus menghidupi 
operasional. 


Firman Kurniawan 


apakah rencana tersebut me- 
mengaruhi semua nama peng- 
guna atau hanya sebagian. Na- 
mun, Musk mengatakan, dia 
ingin mulai menghapus akun 
tidak aktif di Twitter dan 
membebaskan 1,5 miliar nama 
pengguna. Hanya nama peng- 
guna tertentu—seperti nama 
orang terkenal, merek, dan na- 
ma populer—yang mungkin 
memiliki nilai. 

Sepanjang pekan lalu, ba- 
nyak pengguna Twitter meng- 
ubah akun mereka jadi pribadi 
setelah laporan anonim me- 
nunjukkan beberapa orang 
melihat lebih sedikit keterli- 
batan setelah perubahan pada 
algoritma rekomendasi. Bug 
lain, seperti retweet yang salah 
ditampilkan sebagai dihapus, 
telah muncul secara teratur 
dan sebagian besar masih ada. 

Salah satu visi Elon Musk 
ialah menciptakan aplikasi su- 
per, mirip dengan WeChat 
China yang digunakan lebih 
dari 1 miliar orang untuk men- 
cari berita, terhubung dengan 
teman, melakukan pembayar- 
an, dan memesan makanan. 

Untuk sistem pembayaran, 


Penghimpunan dan pengelolaan dana 2,74 (0,019) 


Dampak 


Meningkatkan 
: kinerja sektor sawit 
3 Indonesia 


"3 Menyerap kelebihan 


##) CPO di pasar dalam 


rangka stabiliasi harga 


laporan SPKS tersebut, tetapi 
yang berkaitan belum bersedia 
memberi pernyataan. Direktur 
Utama BPDPKS Eddy Abdur- 
rachman yang dihubungi juga 
belum merespons. 


Benahi tata kelola 

Juru Kampanye Hutan Gre- 
enpeace Indonesia Arie Rom- 
pas menambahkan, perbaikan 
tata kelola BPDPKS kian pen- 
ting, apalagi di tengah kepu- 
tusan pemerintah menaikkan 
persentase campuran biodiesel 
ke solar dari 30 persen menjadi 
35 persen. Program yang di- 
sebut Biodiesel B35 itu dite- 
rapkan per 1 Februari. 

Seiring kebijakan B35 itu, 
ada kekhawatiran bahwa pro- 
blem kelangkaan — minyak 
goreng yang terjadi tahun lalu 
bisa terulang menjelang naik- 
nya permintaan di bulan 
Ramadhan. "Monopoli di in- 
dustri ini sangat besar, bahkan 
korupsi minyak goreng tahun 
lalu juga terhubung dengan 
kelompok-kelompok itu. 
Sudah saatnya monopoli ter- 
hadap industri sawit diubah,” 
kata Arie, 

Anggota Komisi VI DPR dari 
Fraksi Partai Demokrat, Her- 
man Khaeron, yang pada 2014 
menjadi Ketua Panitia Kerja 


Musk pernah mengatakan, ia 
telah merinci rencana untuk 
memasuki pasar platform 
pembayaran. 

The Financial Times pekan 
lalu menyebutkan, Twitter te- 
lah mulai mengajukan lisensi 
peraturan di seluruh AS dan 
merancang perangkat lunak 
yang diperlukan untuk mem- 
perkenalkan pembayaran di 
seluruh platform media sosial. 


Tidak sama 


Pemerhati budaya dan ko- 
munikasi digital Universitas 
Indonesia, Firman Kurniawan, 
Senin (6/2), berpendapat, tidak 
ada jaminan model bisnis 
Twitter yang lama akan ber- 
tahan setelah diambil alih Elon 
Musk. "Twitter tidak hanya 
untuk tujuan sosial, seperti 
pertukaran informasi, tetapi 
juga sebagai perusahaan harus 
menghidupi operasional dan 
cari untung,” ujar Firman. 

Ia memandang, upaya Twit- 
ter menggarap sumber penda- 
patan baru punya peluang. 
”Selain itu, masyarakat selalu 
cari ruang untuk menghasilkan 
konten komersial,” katanya. 

Menurut pegiat media sosial 
Enda Nasution, mayoritas 
pengguna di berbagai platform 
media sosial merupakan kon- 
sumen informasi. Jumlah kre- 
ator lebih sedikit dari konsu- 
men, tetapi merekalah yang 
membuat atensi agar konsu- 
men datang. "Semakin rajin 
kreator menciptakan konten, 
semakin banyak audiens da- 
tang, semakin besar pendapat- 
an yang diperoleh kreator 
ataupun pemilik platform me- 


Penciptaan 
pasar 
domestik 
Meningkatkan 

K4 kesejahteraan 
petani 


INFOGIAFIK: NINGSIAWATI 


RUU Perkebunan, mengatakan, 
dana pengelolaan perkebunan 
kelapa sawit memang sudah ja- 
uh dari tujuan awal saat RUU 
tersebut disusun. 

Saat itu, BPDPKS dibentuk 
dengan tujuan pungutan ekspor 
hasil perkebunan kelapa sawit 
adalah untuk meningkatkan 
produktivitas dan kesejahtera- 
an petani. "Semakin aneh me- 
mang kalau sekarang ini dana- 
nya malah lebih banyak dipakai 
untuk subsidi biodiesel, bahkan 
komposisinya sangat jauh. Bisa 
dikatakan ada pelanggaran pe- 
ngelolaan dari apa yang diman- 
datkan di UU,” katanya. 

la mengakui bahwa peng- 
awasan terhadap tata kelola 
BPDPKS oleh DPR selama ini 
tidak maksimal. Pasalnya, pem- 
biayaan subsidi biodiesel lewat 
dana BPDPKS yang ada di ba- 
wah koordinasi Kementerian 
Koordinator Bidang Perekono- 
mian tidak jelas menjadi ranah 
pengawasan Komisi IV atau Ko- 
misi VI. 

”Memang tidak jelas 
BPDPKS masuk pengawasan 
komisi mana sehingga untuk 
biodiesel ini nyaris tidak ada 
pengawasan khusus, yang me- 
nurut saya membuat pelang- 
garannya semakin lari,” kata 
Herman. (AGE) 


dia sosial,” ujar Enda. 

Fitur pembuat Twitter me- 
nekankan untuk menghubung- 
kan pembuat dan pengikut 
mereka secara langsung de- 
ngan langganan dan tiket ber- 
bayar bulanan. Akan tetapi, 
Musk tampaknya tertarik un- 
tuk menambahkan bagian pen- 
dapatan iklan ke dalam cam- 
puran. 

Enda memandang, inisiatif 
Musk itu sebenarnya bukan 
cara baru. Youtube telah lama 
membagi pendapatan dengan 
komunitas pembuatnya dan 
secara umum dianggap sebagai 
tempat terbaik untuk meng- 
hasilkan uang dari video secara 
andal. Perusahaan membayar 
55 persen dari pendapatan 
yang diperoleh melalui iklan di 
saluran dan baru-baru ini 
memperkenalkan bagi hasil 
untuk pesaing Tiktok bentuk 
pendeknya, Youtube Shorts. 

'Tiktok baru saja meng- 
umumkan program bagi hasil 
iklannya sendiri pertengahan 
tahun lalu dengan Tiktok Pul- 
se meskipun tawaran itu ha- 
nya diperluas ke akun dengan 
setidaknya 100.000 pengikut. 

Terkait inisiatif Musk me- 
ngembangkan sistem pemba- 
yaran atau membuat Twitter 
jadi aplikasi super, Enda ber- 
pendapat, hal ini berbeda de- 
ngan gagasan berbagi penda- 
patan dengan kreator. 

”Sudah banyak warganet 
berbelanja menggunakan plat- 
form media sosial, tetapi pada 
akhirnya juga bertransaksi 
tetap memakai sistem pemba- 
yaran yang sudah ada, misal- 
nya rekening bank,” kata Enda. 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Baca artikel lainnya seputar Nusantara O| 
di Kompas.id dengan memindai OR Code. 


P- klik.kompas.id/nusantara & sa 


Nusantara ! 


e-mail: desk. 


regional @kompas.id 


Komoditas Unggulan 
Jambi Alami Tekanan 


Saat harga sejumlah komoditas perkebunan dan pertanian di Jambi tidak 
sebanding dengan biaya produksi, kesejahteraan petani kian terpuruk. 


Perlu perluasan pasar dan hilirisasi. 


JAMBI, KOMPAS — Pengurangan 
subsidi pupuk memicu tekanan 
bagi petani kelapa sawit, karet, 
serta sejumlah komoditas per- 
tanian dan perkebunan di Jam- 
bi. Biaya produksi semakin 
membengkak di tengah musim 
paceklik. Pemerintah perlu 
mengambil langkah priorit: 
untuk mengurangi tekanan ini 

Pengamat ekonomi dari Uni- 
versitas Batanghari, Pantun Bu- 
kit, mengatakan, tekanan bc 
dialami petani seiring sul 
pupuk yang berkurang. Akibat- 
nya, biaya produksi membeng- 
kak. Petani yang sebelumnya 
membeli pupuk bersubsidi de- 
ngan harga sekitar Rp 200.000 
per zak kini menebus dengan 
harga Rp 800.000 zak. 

”Artinya, petani menanggung 
beban empat kali lebih besar 
sejak akhir tahun lalu,” katanya, 
Selasa (7/2/2023). 

Kenaikan biaya produksi itu 
ironisnya tak sebanding dengan 
hasil yang didapatkan. Harga 
buah sawit yang sempat 
mencapai Rp 3.500 per kilo- 
gram pada Maret 2022 tak 
kembali lagi. Harga sawit pada 
pekan ini Rp 2.000 per kg, turun 
dari pekan lalu yang mencapai 
Rp 2.200 per kg. 

Menurut Bujang, petani di 
wilayah Maro Sebo, Muaro 
Jambi, penurunan harga buah 
it saat ini diperparah kon- 
disi volume panen yang me- 
nyusut selama musim paceklik. 
Hasil brondolan dan buah me- 
nurun drastis, bahkan ada yang 


tidak berbuah sama sekali. 

Di wilayah itu, produktivitas 
sawit biasanya mencapai 1 ton 
per hektar, tetapi kini turun 
lebih dari setengah. 

”Biasanya kondisi seperti ini 
berlangsung 1-2 bulan,” kata- 
nya. Namun, paceklik kali ini 
lebih panjang. Penurunan pro- 
duksi terjadi sejak awal De- 
sember sampai sekarang. 

Kepala Badan Pusat Statistik 
Provinsi Jambi Agus Sudibyo 
mengatakan, harga dua komo- 
ditas unggulan perkebunan di 
Jambi turun. Harga minyak sa- 
wit turun 7,25 persen pada ku- 
artal IV-2023 dibandingkan ku- 
artal III. Sementara penurunan 
harga pada kuartal IV-2022 di- 
bandingkan periode yang sama 
2021 turun 29,23 persen. Begitu 
pula harga komoditas karet tu- 
run 8,31 persen pada kuartal 
IV-2022 dibandingkan kuartal 
III, dan turun 21,95 persen (ye- 
ar on year). 

Secara umum, Agus menye- 
butkan, pertumbuhan ekonomi 
Jambi pada kuartal IV-2022 
mencapai 5,22 persen. Dari per- 
tumbuhan itu, 30,2 persen ma- 
sih disumbang pertanian, per- 
kebunan, dan peternakan. 

Pihaknya mencatat produksi 
sawit meningkat jadi 2,63 juta 
ton pada 2022. Tahun sebe- 
lumnya, produksi sebanyak 243 
juta ton. Tak seperti volume 
produksinya, harga komoditas 
sawit dan karet turun. Kondisi 
itu juga berbanding terbalik de- 
ngan perkembangan harga ba- 


tubara yang naik 107 persen 
dibandingkan harga tahun lalu. 

Kenaikan harga batubara, 
menurut Pantun, kian mendo- 
rong aktivitas tambang batu- 
bara. Namun, karena infra- 
struktur jalan khusus angkutan 
batubara belum ada, pengang- 
kutannya menimbulkan kema- 
cetan luar biasa. Untuk itu, in- 
vestor batubara sebaiknya se- 
gera membangun jalan khusus. 

Adapun untuk mengurangi 
tekanan bagi petani, Pantun 
mengusulkan agar pemerintah 
mengambil kebijakan perluasan 
pasar dan pengembangan in- 
dustri hilir di Jambi. 


Optimalkan BUMD 


Sementara itu, Di Kaliman- 
tan Selatan, badan usaha milik 
daerah (BUMD) didorong ber- 
peran sebagai penyangga stok 
pangan. Dengan demikian, ke- 
tersediaan pasokan terjamin 
dan harga pangan terjangkau. 
Optimalisasi peranan BUMD 
juga diharapkan membuat in- 
flasi lebih terkendali. 

"Sebagai penyangga stok, 
BUMD bisa membeli komoditas 
pangan dari petani saat musim 
panen. Komoditas pangan itu 
digunakan sebagai cadangan 
yang nanti sewaktu-waktu bisa 
dilepas ke masyarakat,” kata 
Deputi Kepala Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Kalimantan 
Selatan Bimo Epyanto di se- 
la-sela pertemuan Tim Pengen- 
dalian Inflasi Daerah Kalsel di 
Banjarmasin. 


Di Kalsel, PT Bangun Banua 
sebagai BUMD milik pemerin- 
tah provinsi kini dilengkapi de- 
ngan divisi pangan. Karena itu, 
BUMD tersebut diharapkan bi- 
sa berperan sebagai penyangga 
stok pangan untuk menjamin 
ketersediaan pasokan bahan 
pangan di Kalsel. 

Menurut Bimo, pembelian 
komoditas pangan oleh BUMD 
tidak dilakukan dengan harga 
pasar. Dengan demikian, pem- 
belian oleh BUMD bisa meng- 
untungkan petani karena har- 
ganya lebih bagus dari harga 
yang ditawarkan pedagang pe- 
ngepul ataupun tengkulak. 

”Kalau BUMD memiliki ca- 
dangan pangan, akan memban- 
tu menjaga kecukupan ataupun 
ketersediaan pasokan di ma- 
syarakat sehingga harga pangan 
juga tetap stabil,” ujarnya. 

Gubernur Kalsel Sahbirin 
Noor mengatakan, inflasi telah 
menjadi perhatian nasional dan 
perlu dikendalikan guna men- 
jaga daya beli dan kesejahteraan 
masyarakat Kalsel. Ia mengap- 
resiasi upaya Bank Indonesia 
yang menyumbangkan pemi- 
kiran dan menginisiasi 
sunan rencana aksi pengenda- 
lian inflasi tahun 2023. 

”Rei a aksi pengendalian 
inflasi ini harus menjadi pe- 
doman bagi seluruh pihak da- 
lam upaya pengendalian inflasi 
di Kalsel. Pemerintah harus 
bersinergi, berkoordinasi, dan 
bergerak bersama,” katanya. 

(ITA/JUM) 


INFRASTRUKTUR 


Tol Probolinggo-Banyuwangi Majukan Pariwisata Jawa 


MALANG, KOMPAS — Pembangun- 
an Jalan Tol Probolinggo-Banyu- 
wangi di Jawa Timur tidak hanya 
memudahkan mobilitas orang 
dan barang, tetapi juga meng- 
hidupkan pariwisata di kawasan 
timur Pulau Jawa. Tol ini juga 
akan mempermudah mereka 
yang hendak berwisata ke Bali. 
Djoko Setijowarno dari Ma- 
syarakat Transportasi Indone- 
sia, Selasa (7/2/2023), menga- 
takan, jalan tol akan memangkas 
waktu tempuh dari Probolinggo 
ke Banyuwangi hingga 50 per- 
sen. Saat ini, waktu tempuh dari 
Probolinggo ke Banyuwangi se- 
kitar 5 jam lewat jalan raya. Jika 
nanti ada tol, waktu tempuh 


hanya 2,5 jam. Tol Proboling- 
go-Banyuwangi akan memudah- 
kan mobilitas dari barat-tengah 
Jawa ke sisi timur pulau itu 
melalui Tol Trans-Jawa. 

"Keberadaan tol membuat 
banyak daerah yang dulu sepi 
pari akan meningkat. 
Apalagi, di Banyuwangi tempat 
pariwisatanya banyak, ditam- 
bah Bali,” katanya saat dihu- 
bungi dari Malang. 

Untuk keamanan di Tol Pro- 
bolinggo-Banyuwangi, menurut 
Djoko, perlu disediakan tempat 
istirahat yang memadai agar pe- 
ngendara jarak jauh bisa ber- 
istirahat sebelum melanjutkan 
perjalanan. 


PT Jasamarga Probolinggo 
Banyuwangi (JPB), pengelola Ja- 
lan Tol Probolinggo-Banyuwa- 
ngi, meletakkan batu pertama 
pembangunan Tol Proboling- 
go-Banyuwangi di Kelurahan 
Pendil, Kecamatan Suko, Kabu- 
paten Probolinggo, Senin (6/2). 
Tol sepanjang 1754 kilometer ini 
dibangun dalam dua tahap, yaitu 
tahap I Probolinggo-Besuki se- 
panjang 4968 km dan tahap II 
Besuki-Banyuwangi sepanjang 
125,72 km. 

Sebelumnya, Menteri Peker- 
jaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Basuki Hadimuljono 
mengatakan, Tol Proboling- 
go-Banyuwangi salah satu fokus 


utama Presiden Joko Widodo 
karena akhir dari rangkaian Ja- 
lan Tol Trans-Jawa. 


Kereta di Sulsel 


Adapun di Sulawesi Selatan, 
kereta api Trans-Sulawesi di- 
targetkan menghubungkan ob- 
yek wisata di Sulawesi Selatan, 
terutama antara Kabupaten Ma- 
ros dan Kota Parepare. "Kami 
sudah bertemu Balai Kereta Api 
Sulsel dan membahas bagaima- 
na agar kereta ini tak sekadar 
jadi moda transportasi, tetapi 
juga ikut menggeliatkan sektor 
pariwisata,” kata Sekretaris Di- 
nas Pariwisata Sulsel Devo 
Khaddafi. (WER/REN) 


Pembongkaran Bangunan Liar di Kolong Jembatan 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDIA YASA 


Petugas satuan polisi pamong praja mengangkut meja pedagang saat membongkar bangunan 
liar di bawah kolong jembatan Jalan Arteri Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa 
(7/2/2023). Bangunan liar tanpa izin yang menempati ruang publik di sejumlah sudut kota 
tersebut dianggap menyalahi aturan peruntukannya. 


KEBAKARAN HUTAN 


Peringatan Dini bagi Sumsel untuk Mitigasi 


PALEMBANG, KOMPAS — Pada 
awal Februari 2023, dua da- 
erah di Sumatera Selatan 
mengalami kebakaran lahan 
dengan luas total mencapai 6,5 
hektar. Peristiwa ini menjadi 
peringatan bagi semua aah 
untuk menyiapkan mitigasi 
siko dengan lebih dini meng- 
antisipasi kebakaran hutan 
dan lahan yang diperkirakan 
mencapai puncaknya pada 
Agustus-September 2023. 
Kepala Balai Pengendalian 
Perubahan Iklim dan Keba- 
karan Hutan dan Lahan Wi- 
layah Sumatera Ferdian Kris- 
tianto, Selasa (7/2/2023), 
mengatakan, hingga awal Feb- 
ruari 2023 sudah terjadi dua 
kasus kebakaran lahan di dua 
kabupaten. Pertama, kebakar- 
an 1,5 hektar semak belukar di 
Desa Arisan Jaya, Kecamatan 
Pemulutan Barat, Kabupaten 
Ogan Ilir. Kebakaran lain ter- 
jadi pada 5 hektar lahan kon- 
sesi perusahaan di Desa Jung- 
kal 1, Kecamatan Pampangan, 
Ogan Komering Ilir. "Di kedua 
lokasi ini, kebakaran bisa di- 
padamkan,” ujar Ferdian. 
Secara keseluruhan, wilayah 


Sumatera bagian selatan me- 
mang cukup rawan karena su- 
dah terjadi kebakaran lahan 
yang cukup luas. "Di Lampung 
saja, tepatnya di Taman Na- 
sional Way Kambas, terjadi ke- 
bakaran lahan seluas 1.000 hek- 
tar. "Biasanya, kebakaran lahan 
di Sumsel terjadi pada Juli-Ok- 
tober. Namun, tahun ini, saya 
khawatir karhutla di Sumsel da- 
tang lebih awal, bahkan lebih 
cepat dari Riau,” ujar Ferdian. 

Kepala Bidang Penanganan 
Kedaruratan Badan Penanggu- 
langan Bencana Daerah Sumsel 
Ansori mengatakan, sesuai hasil 
rapat koordinasi khusus anti- 
sipasi karhutla, Gubernur Sum- 
sel Herman Deru mengimbau 
semua kepala daerah di Sumsel 
melakukan pencegahan dan pe- 
ngendalian karhutla sejak dini. 

Hal yang juga perlu dilakukan 
adalah melibatkan tokoh ma- 
syarakat, termasuk tokoh aga- 
ma, untuk mengajak masyara- 
kat tidak membakar lahan. Pat- 
roli rutin juga perlu dilakukan 
dengan melibatkan berbagai pe- 
mangku kepentingan. 

Berkaca pada tren karhutla 
di Sumsel, titik panas biasanya 


akan lebih banyak terjadi pada 
saat kemarau kering. Terlihat 
pada tahun 2015 sebaran titik 
panas mencapai 27043 titik 
dengan luas lahan terbakar se- 
kitar 750.000 hektar. Berlanjut 
pada 2019, sebaran titik panas 
berjumlah 17.391 titik dengan 
luas lahan terbakar mencapai 
329485 hektar. 


Siaga 

Dalam apel pasukan siaga 
akhir Januari lalu, Bupati Ogan 
Komering Ilir Iskandar menga- 
takan, pihaknya bersiaga sejak 
dini dengan meningkatkan 
koordinasi untuk pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan. 

Kepala Operasi Pengendalian 
Api APP Sinar Mas Region Ogan 
Komering Ilir Panji Bintoro me- 
nyebut, mitigasi risiko sudah 
dilakukan untuk mengantisipasi 
karhutla di dalam dan di per- 
batasan kawasan konsesi. Pe- 
mantauan intensif pun terus di- 
lakukan tim APP Sinar Mas 
Region Ogan Komering Ilir. "Se- 
cara keseluruhan ada sekitar 
574.000 hektar konsesi yang ha- 
rus diawasi agar tidak terbakar," 
ujarnya. (RAM) 


KILAS DAERAH 


Kertajati Layani Penerbangan Haji 


CIREBON — Bandara Internasional Jabar Kertajati 
di Kabupaten Majalengka bakal melayani pe- 
nerbangan haji 2023. "Saya sudah rapat dengan 
Dirjen (Direktur Jenderal Penyelenggaraan) Haji 
(dan Umrah Kementerian Agama). Intinya, insya 
Allah musim haji kita berangkat dari (Bandara) 
Kertajati,” ucap Gubernur Jabar Ridwan Kamil 
saat kunjungan kerja di Kota Cirebon, Selasa 
(7/2/2023). Ia mengakui, ada sarana pendukung 
bandara yang perlu diperbaiki. IKI) 


Teknologi Majukan Perempuan NTT 


KUPANG — Penggunaan teknologi ikut mendo- 
rong kemajuan usaha di Nusa Tenggara Timur, 
Beragam teknologi tersebut dipamerkan dalam 
acara Pameran Teknologi Ramah Perempuan di 
Kota Kupang, NTT, Selasa (7/2/2023), yang di- 
gelar Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Ko- 
munitas Lokal. Adriana Nomleni, staf Yayasan 
Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal, 
mengatakan, teknologi mampu membuat pe- 
rempuan NTT menjadi lebih produktif. (FRN) 


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA 

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL 


alan KS Tubun Nomor 12 Tegal S2191 Telepon (0283) 321006, 325011 Faksimili (0263) 321785 


PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA 


Nomor: PENG-001/KNL.09.04/2023 


Berdasarkan permohonan bantuan pelaksanaan Lelang Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta Il, dan menunjuk 
Desember 


pengumuman lelang sebelum nya tanggal Ot 


2022, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 


Lelang Tegal akan melakukan penjualan Lelang Ulang Eksekusi PUPN dengan jenis penawaran lelang secara 


tertutup melalui internet (closed bidding) melalul Pv 


Lelang Kelas I pada KPKNL Tegal, terhadap barang 


Jaminan daratau harta kekayaan lain milik Obligor PKPS PT Bank Tata Internasional (BBKU) atas nama 
Hengky Wijaya, atas obyek lelang sebagai berikut: 


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA 


GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA I| LANTAI 9 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, 
“JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3802604 FAX. (021) W447478: SITUS WWW/.DJKN KEMENKEU.GO.ID 


Oirektorat, Jenderai Kekayaan 


PENGUMUMAN LELANG 
PENG-2 /KN/KN.4/2023 


Negara, Kementerian Keuangan 
KPKN 


engan perantara Kantor 
Ka 


tanah, 
tanan 


tanah 


Nomor 449/Kesiman, luas 
sesuai SHM Nomor 199/Kesiman, 
sesuai SHM Nomor 198/Kesiman, 
sesuai SHM Nomor 195/Kesiman, luas tanah 560 


tanah 850 
luas tanah 2.120 
luas tanah 1.600 


Sebidang tanah sesuai SHGB No.270/Adiwerna beserta bai , seluas 178 m2, an. Perseroan sesuai SHM Nomor 196/Kesiman. luas tanah 4.500 
Terbatas (PT) INTI SUMBER TATAGRAHA berkedudukan di Jakarta, berikut sesuatu yang ada 
diatasnya, terletak di Desa Adiwema, Kecamatan Adiwema, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah 
(HGB berakhir pada tanggal 6 September 2002). 
Nilai Limit Lelang : Rp.1.369.000.000,00 

(Satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah). 


: Rp.280.000.000,00 
(Dua ratus delapan puluh juta rupiah) 


sesuai SHM Nomor 197/Kesiman. luas tanah 818 


sesuai SHM Nomor 170/Kesiman, luas tanah 1.300 


sesuai SHM Nomor 190/Kesiman, luas tanah 1.300 


sesuai SHM Nomor 168/Kesiman, luas tanah 1.400 


sesuai SHM Nomer 103/Kesiman, luas tanah 1,048 m3, 


Uang Jaminan 


tanah 800 m3, a.n. Ngakan 


luas tanah 715 m3 am 


Seedarmanto: 
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada te https://www lelang. go.id. Nuai Limit Rp263.340.000.000,-. Uang Jaminan Rp79.002.000.000,-. 


. Cara Penawaran 
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui internet (closed 
bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain https/www.lelang. go.id. 
Tata cara mengikuti lelang internet (e-Auction) dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur" 
dan'Panduan Penggunaan "pada domain tersebut. 

3. Uang Jaminan 
a. Peserta Lelang diwajibkan uang jaminan sesuai dengan uman lelang secara 

sekaligus (tidak dicicil) dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum 
pelaksanaan lelang. 
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan 


Dengan ketentuan/syarat-syarat sebagai berikut 
1. Gara Penawaran 
Lelang dilaksanakan dengan pena 
peserta lelang dengan cara penawi Gg dapat 
lang Moi dengan tata cera sebagaimana terVapat dalam menu “Syarat 
satuan “pada Somain tersebut. 


Hari dan Tanogai 
Waktu Penawaran 


Kamis. 9 Maret 2023 
14.10 8d 15-10 WITA (19.10 s.d 14.10 WIB/ sesuai 
Waktu Server) 
Waktu Penetapan Ih batas akhir penawaran 
Alamat domain 
Tempat Lelang 

Gedung Keuangan Negara I, Ji. Dr. Kusuma Atmaja, 


secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang. TN Denpasar 
. Pelaksanaan Lelang Peseria lelang Siwalbkan menyetor uang Jarninan Jelang dengan ketemuan sebagai berikut 
Hari/Tanggal - Rabu! 15 Februari 2023 Tamlanneminat yang Gisetor haru Lengan uang Jaminan yang, dipersyaratkan 
Batas Akhir Penawaran 1 09.30 WIB (sesual waktu server) aa aa PENA ALANN Gelwibai 
Kain lambatnya 1 @otu) hari sebelum pelaksanaan latar 

za Tempatatang PA ea aa san SN Kas MAN Hear Basara 
Simak berbegal artikel dan Jalan K.S. Tubun No.12, Tegal 
tips praktis yang inspiratif PenetapanPemenang Setelah batas akhir penawaran 

di klasika.kompas.id . Segala biaya yang timbul abang lakibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang Jelang dan telah diverikasi oleh 

atau scan dakode ini dari DE mean Lean 


Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang, wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah 
bea lelang pembeli sebesar 296 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak 
Sean maka pemenang lelang dinyatakan wanprestasi.serta uang jaminan disetorkan seluruhnya ke Kas 


5 cone Lelang 

a. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanyafas is), peminat dapat melihat barang paling lambat sebelum 
lelang dimulai. 

. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan 
pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas.dan pihak-pihak yang 
berkepentingan'peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada 
pihak Penjual,Pejabat Lelang,dan/atau KPKNL,Kanwil DJKN, serta Kantor Pusat DJKN. 

. Informasi lebih lanjut terkait lelang dapat menghubungi KPKNL Tegal Telp (0283) 324986, 
085216151213. 


ponsel anda 


akan disetorkan ko Kas Negara 


disk Lelang 
Objek yana 


ng dalam kon 
UK jika 


ngelolaan Kekayaan 
tan Lapangan Banteng 
da nemMor telepon 021-3502604 atau KPKNL Denpasar pada 
nomor (0361) 220150. 
Jakarta, 8 Februari 2023 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara 


rta 


Tegal, 08 Februari 2023 


ttd 
Kepala KPKNL Tegal 


Purnama T. Sianturi 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


2 | Metrop 


olitan 


e-mail: desk.regional@kompas.id 


Baca artikel lainnya seputar Metropolitan Ot Sr jo) 
di Kompas.id dengan memindai OR Code 


b- klik.kompas.id/metropolitan 


KILAS 
METRO 


Polda Gelar Operasi 
Keselamatan Jaya 2023 


Polda Metro Jaya melaksana- 
kan Operasi Keselamatan Jaya 
2023 di wilayah Jakarta dan 
sekitarnya pada 7-20 Februari 
2023. "Operasi ini menitikbe- 
ratkan pada imbauan persua- 
sif, tindakan preventif, dan 
penindakan lalu lintas meng- 
gunakan ETLE statis dan mo- 
bile,” kata Kepala Polda Metro 
Jaya Inspektur Jenderal Fadil 
Imran saat membuka apel 
Operasi Keselamatan Jaya 
2023 di Lapangan Presisi Pol- 
da Metro Jaya, Jakarta, Selasa 
(7/2/2023). Apel dihadiri pula 
jajaran Kodam Jaya dan Pem- 
prov DKI Jakarta. (ERK) 


Pembunuh Sopir Taksi 
Anggota Densus 88 


Pembunuh sopir taksi daring, 
Sony Rizal Taihitu (56), di Ci- 
manggis, Depok, Jawa Barat, 
telah ditangkap polisi. Pelaku 
merupakan anggota Detase- 
men Khusus 88 Antiteror Pol- 
ri. Jundri R Berutu, kuasa hu- 
kum keluarga korban, menga- 
takan, keluarga mendatangi 
Polda Metro Jaya, Selasa 
(7/2/2023), untuk menanyakan 
penanganan kasus pembunuh- 
an Sony. Sony pada Senin 
(23/1) dini hari ditemukan 
warga tewas di Jalan Nusan- 
tara, Cimanggis. (VAN) 


Anak Ditelantarkan dan 
Disiram Air Panas 


Seorang anak perempuan, RA 
(12), ditelantarkan ibu kan- 
dungnya, Fitauli, di Kampung 
Belimbing Sawah, Pancoran 
Mas, Depok, Jawa Barat. RA 
ditemukan warga dalam kondisi 
luka bakar di punggung dan 
memar di wajah lantaran sering 
disiksa oleh ibunya. Sebelum- 
nya, RA juga disiram dengan air 
panas oleh ibunya. Wakil Ke- 
pala Polres Metro Depok Ajun 
Komisaris Besar Eko Wahyu 
Fredian, Selasa (7/2/2023), 
mengatakan, RA kini dirawat di 
RSUD Depok. Pihaknya masih 
mencari Fitauli yang dikabar- 
kan tinggal di kontrakan di Ci- 
payung, Jakarta Timur. (Z02) 


Separuh Jalan Menata Ciliwung 


Normalisasi Ciliwung sudah 16 kilometer dari target 33 kilometer dan progres pembangunan sodetan 
Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur mencapai 77 persen dengan target berfungsi April 2023. 


JAKARTA, KOMPAS — Pembebas- 
an lahan untuk normalisasi Su- 
ngai Ciliwung dan penyelesai- 
an sodetan Kali Ciliwung-Ka- 
nal Banjir Timur menjadi salah 
satu prioritas pemerintah ta- 
hun 2023. Upaya ini meleng- 
kapi pengendalian banjir dari 
hulu melalui dua bendungan 
kering, Ciawi dan Sukamahi, 
hingga hilir di pantai utara 
Jakarta. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Ciliwung membentang dari 
hulu di Bogor, Jawa Barat, ke 
hilir di pantai utara Jakarta 
sepanjang sekitar 120 kilome- 
ter, Seiring pertumbuhan ma- 
syarakat dan kerusakan yang 
terjadi, DAS ini dituding se- 
bagai salah satu penyumbang 
banjir di Ibu Kota. 

Kajian oleh Balai Penelitian 
Teknologi Kehutanan Penge- 
lolan Daerah Aliran Sungai 
Kementerian Lingkungan Hi- 
dup dan Kehutanan menun- 
jukkan kontribusi limpasan air 
dari zona hulu terhadap banjir 
Jakarta sebesar 8 persen, dan 
zona tengah DAS menyum- 
bang 9 persen. 

Total kontribusi banjir Ja- 
karta dari DAS Ciliwung dan 
daerah sekitarnya sebesar 24 
persen. Sumbangan banjir Ja- 
karta selebihnya dari DAS Kali 
Angke (19 persen), DAS Kali 
Krukut (18 persen), dan si- 
sanya, antara dari 
drainase yang kurang memadai 
(Kompas, 5 Februari 2021). 

Untuk pengendalian banjir 
Jakarta, pemerintah telah 
membangun bendungan ke- 
ring di hulu, tengah menor- 
malis sungai, dan meram- 
pungkan sodetan. 

Dalam kegiatan Bersih dan 
Sehat Bersama Ciliwung pada 
Desember 2022, Balai Besar 
Wilayah Sungai Ciliwung Ci- 
sadane (BBWSCC) melapor- 
kan normalisasi Ciliwung su- 
dah 16 km dari target 33 km. 

Untuk melanjutkan norma- 
lisasi Ciliwung, Dinas Sumber 
Daya Air (SDA) DKI Jakarta 
masih harus membebaskan 


645 hektar lahan di bantaran 
sungai yang tersebar di Ke- 


3 


Foto udara proyek pengendalian banjir sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta 
Timur, Selasa (7/2/2023). Proyek infrastruktur pengendalian banjir yang tertunda lima tahun terakhir ini ditargetkan berfungsi 
paling lambat April 2023. Sodetan akan mereduksi debit banjir dengan cara mengalihkan debit Kali Ciliwung ke Kanal Banjir 
Timur sebanyak 60 meter kubik per detik. 


lurahan Cililitan, Kecamatan 
Kramat Jati, Jakarta Timur 
(pembebasan lahan 0,8 hektar 
dan panjang penanganan 0,5 
km): Kelurahan Cawang, Ke- 
camatan Kramat Jati, Jakarta 
Timur (pembebasan lahan 2,25 
hektar dan panjang pena- 
nganan 1,5 km): Kelurahan 
Kampung Melayu, Kecamatan 

Jakarta Timur 
n lahan 1,95 hektar 
dan panjang penanganan 1,3 
km): dan Kelurahan Rawajati, 
Kecamatan Pancoran, Jakarta 
Selatan (pembebasan lahan 1,5 


hektar dan panjang pena- 
nganan 1 km). 
Alokasi anggaran untuk 


pembebasan lahan tahun ini 
Rp 469,2 miliar dari APBD DKI 


2023. Pembebasan lahan 4,6 
hektar terbagi untuk norma- 


lisasi dan — pembangunan 
saringan sampah di Ciliwung, 
serta normalisasi Sungai Pe- 
sanggrahan. 

Kepala Seksi Perencanaan 
Bidang Pengendalian Banjir 
dan Drainase Dinas SDA DKI 
Maman Supratman, Jumat 
(3/2/2023), mengatakan, dinas 
membebaskan lahan sepan- 
jang bantaran kali dari batas 
ampai pintu air 
Selanjutnya peker- 
oleh BBWSCC. ”Se- 
karang sedang difokuskan ada 
50 lahan di Rawajati, Cawang, 
dan Cililitan,” katanya, 

DAS Ciliwung di Jakarta ide- 
alnya selebar 40 meter untuk 
tangkapan air. Lantaran tidak 
memungkinkan di seluruh ti- 
tik, Dinas SDA DKI meren- 
canakan ada tempat-tempat 


khusus untuk parkir air guna 
mereduksi potensi banjir. 


Sodetan 


Selain normalisasi, usaha 
mengurangi debit banjir Ci- 
liwung juga melalui sodetan 
Kali Ciliwung-Kanal Banjir Ti- 
mur (KBT) sepanjang 714 me- 
ter. Saat ini proyeknya sudah 
77 persen dengan target ber- 
fungsi April 2023. 

Dalam situs resmi BBWSCC 
disebutkan sodetan akan me- 
ngurangi debit banjir Ciliwung 
dengan mengalirkan air 60 
meter kubik per detik ke KBT 
saat Ciliwung tidak lagi mam- 
pu menampung debit banjir 
508 meter kubik per detik. 

Penjabat Gubernur DKI Ja- 
karta Heru Budi Hartono, saat 
mendampingi Presiden Joko 


Widodo meninjau pekerjaan 
pembangunan sodetan pada 
Januari lalu, menyampaikan, 
ada beberapa kendala yang di- 
hadapi. Salah satunya pembe- 
basan Jahan yang memakan 
waktu hingga enam tahun. 


Hulu ke hilir 

Untuk pengendalian banjir 
di bagian hulu, pemerintah 
merampungkan — Bendungan 
Ciawi dan Sukamahi. Proyek 
strategis nasional itu dimulai 
pada 2017 dan disebut ben- 
dungan kering pertama di Ta- 
nah Air. 

Sebagai bendungan kering, 
keduanya berfungsi sebagai pe- 
ngendali banjir. Bendungan 
baru akan digenangi air saat 
musim hujan. Bendungan Ci- 
awi berdaya tampung 6,55 juta 


meter kubik saat banjir, se- 
dangkan Bendungan Sukamahi 
1,71 juta meter kubik. 

Bendungan Ciawi mereduk- 
si banjir 306 persen. Keber- 
adaannya mengurangi debit 
Ciliwung dari 365 meter kubik 
per detik jadi 253,25 meter 
kubik per detik atau berkurang 
111,75 meter kubik per detik. 

Bendungan Sukamahi me- 
reduksi banjir 274 persen. De- 
bit air dari Sungai Cisukabirus 
akan berkurang dari 56,52 me- 
ter kubik per detik menjadi 
41,05 meter kubik per detik 
atau berkurang 15,47 meter ku- 
bik per detik. 

Pengajar Sekolah Ilmu Ling- 
kungan Universitas Indonesia 
Rudy P Tambunan, Sabtu 
(4/2/2023), menuturkan, Ci- 
liwung bersumber dari kaki 
Gunung Gede dan Gunung 
Pangrango di Jawa Barat. Se- 
lanjutnya mengalir ke Bogor 
hingga bermuara di Jakarta. 

Aliran di Ibu Kota terbagi 
tiga bagian, yakni Cawang (hu- 
lu), Kwitang (tengah), dan se- 
telah Masjid Istiglal (hilir). Se- 
panjang aliran ini berkembang 
menjadi permukiman padat 
sehingga penanganannya oleh 
pusat dan daerah. 

”Jadi ada dua pendekatan 
sungai (untuk pengendalian 
banjir), yakni struktur measure 
dan non-struktur measure,” 
ujar Rudy. 

Struktur measure adalah pe- 
nanganan terkait struktur, se- 
perti membuat tanggul di da- 
lam sungai, Adapun non-struk- 
tur measure adalah pena- 
nganan sampah dan peruntuk- 
an lahan. 

Menurut Rudy, penanganan 
sampah dan penataan lahan 
tidak tertangani dengan baik 
oleh pemerintah daerah. Pe- 
nyebabnya beragam, mulai dari 
terkendala anggaran, adminis- 
trasi pertanahan, hingga tidak 
bisa melakukan fungsi dan tu- 
gas pokoknya di daerah. "Pe- 
merintah daerah tidak mampu 
menerapkan prinsip-prinsip 
tata kelola yang ada di lapang- 
an karena ada banyak ham- 
batan,” katanya. (DAN/Z08) 


A 


kk 


Sudoku Klasika 
hadir dengan 
tiga tingkat 


kesulitan yang 
berbeda setiap 


hari terbit. 


Tentang Sudoku 
Isikotak kosong 


dengan angka 1-9. 
Syaratnya, tidak 
boleh ada angka 


berulang dalam 
baris, kolom, dan 
kotak 3x3. 


Oo 


Upload isian 


sudoku hari ini 
ke Twitter 


@Kompas 
Klasika tagar 
#Tantangan 
Sudoku 


8|314 


Solusi Sudoku edisi 5/2 
1jsfs 


"sjofo|rjal 
7Isiz 
41913 21716 


61217 4|319 
81917 


sbbkkleh 


ag 9171314 
8/7 4le12|9 


APARTEMEN 


Bow 


Apartmn Teluk Intan,Tower Sapphire 
Lantai 21, Ls:28m2,FF (Free £ 60 Jt) 
Brand New u/calon pemilik appt ke 1 
hrg sesuai budget anda, 0816916584 


PROPERTI 


Di“Jual Murah 2 Unit Apart Di BSD: 
Urban heights & Parkland Avenue- 
Hotel Sahid , PPJB ““ Siap Huni 
Strategis Lokasinya , 0817 14 14 00 


Dijual 9 unit Apart di Permata Hijau 
Jak-Sel. Ukuran 80m: (1 BR) & 119m 
(2 BR)Hrg 20M.Inves Menguntungkn 
Dgn Hasil & 10 " /Thn: 0816-916-584 


Dijual Appt Wesling Kedoya, JakBar, 
Tower B Lt.21,Ls:100.29m2,3kmr Tdr 
#Ikmr APR dan 2 kmr mandi # 1 kmr 
mandi APR, Sertifikat, 0816.916.584 


Dijual/Sewa Apart Rasuna Kuningan 
JakSel, 2BR 75m?,Tower 9,Lantai 19 
“Furnished View Pool Harga NJOP" 
Rp 1,3M. (Nego) WA 0815 926 9911 


Ray White Senayan 021 - 270 90 888 
Open House Kamis 09 Feb pk. 11-13 
Cikini, 6 unit Apt, Lt.511m Lb.2478m 
9int, 18KT, strg, Rully 081382117828 


RUANG USAHA 


Move 


Dijual Pabrik di Delta Silicon 30M LB 
6800 LT 8300 Hub 0856 9787 0689 


Gdg. Bandengan, JakUt, Jarang Ada 
600/550m2 “ Msk Kontainer 40ft 
WHooker A.Sutera 081280001877 


Gedung Perkantoran 4 Lt.#Roof Top, 
LT/LB: 4900/1600, SHG Baru, Lokasi 
Strategis-JakSel,Inves Menguntung- 
kan &Menjanjikan Hub 0816.916.584 


Jual Ruko 3 1/2 It bisnis alat tulis & 
lukis berjalan di Fatmawati Raya no 
5B. Serius hub 0816976549 


Jual Ruko 3 1/2 It bisnis digital 
printing berjalan di kalibaru barat no 
37A senen. Serius hub 0816976549 
Jual: 1. Ruko Jl Ir.H.Juanda Bekasi 
(sblh McDonald's, depan Trans Snow 
World) LT 297, LB4-1018 M2, ada 
basement HGB, PLN 33.000, 2. 
Rumah jl Batutulis XVII jkt pst LT 
38m? hak milik Hub 0816709292 


Ray White Citra Garden 54380779 
Ex.Showroom Jatinegara, strategis 
cck u/ hotel, bank, kntr, dkt Jaksel 
1.834/1.317m “ Lina 085691008820 


Ruko A.Sutera Element “ Jual Cpt “ 
6x16m “ 3Lantai “ Hook “ Strategis 
LHooker A.Sutera 081280001877 
Ruko Auri Tanah Abang Luas 67m2, 
Ruko Roxy Mas Luas 164, Ruko 
Juanda III Luas 340. Jakarta Pusat 
Hub : PS Realty 081.2121.6600 


Ruko Cordoba, PIK “ Hook “ Jrg Ada 
5 lantai “ 12x22m “ Cocok u/ Resto 
UHooker A.Sutera 081280001877 


Moisewaran 


Sewa Ruko jl Ir H.Juanda 3 JakPus. 
LT 222m2LB8 480m? 4Lt,PLN 23.000 
parkir 7 mobil Hub 0816709292 


RUMAH DIJUAL 


IM sooerasex 


Citra Indah,Cister Bukit Cattley Blok 
AV25 No19,Singajaya,Jonggol-Bogor 
SHGB,90/36 u/calon pmilik Rmh kel 
hrg sesuai budget anda, 0816916534 


@ PROPERTI 


Puri Cinere, Komplek, SHM, 1 LT, LT/ 
LB 770/300 m2, KT 341, KM 31, 
Garasi 2 # Carport 8 Mobil, Jarang 
Ada. Harga BU 6.5M 081908638889 


Mbaxarta sarat 


Dijual Rmh Baru Lux,2 Lantai LT/LB: 
90/140m2 , SHM , IMB , 3KM , 3KT 
Jl. Kecubung No 116A Hrg 1,6 Milyar 
WA 0812 1098 870 / 0878 8880 0059 


Dijual Segera Rumah di Grogol, 
Luas:250M?, SHM. Hubungi 
085710002709 / 0856 4608 6354 


MsakaRTA pusat 


Di Jual cpt rmh SHM dit luas 96/384 
,Aktdr 4kmdi cck u tinggal/usaha siap 
huni,strgs,sdh renov dkt hayam 
wuruk BU2,75M nego 082132305207 


Imam Bonjol 1500 HOS Cokro. 1050 
Pasuruan900M.yamin925Lombok518 
Cimahi720.Purwakarta270M.sarkoro 
518&720.Cikini Ry 3rbi!08181489861 


Open House11-13RayWhiteMenteng 
Kebumen, LT. 717m?, Asri, SHM, Ktk 
Yuni“ 08174113523 “31909333 


Makara seuatan 


Jual Cepat BU Rumah di Jl.Bangka 
9 Mampang. 349/349 Surat Lengkap 
Tidak Banjir. Hub: 081806157949 TP 


Pondok Indah Best Location 
Jarang ada “ 300/250m? “ Jalan 
Lebai kasi Tenang dekat PIM Jual 
Cepat ““ Hub: 0812 9905 1575 ““ 


Ray White Premier 021-7194888 
Rumah Kost 2LT Harga NJOP Area 
Bangka lub: Idha 081287716401 


Rmh dijual jl.MPR Raya Jktsel SHM 
Lt509Lb330 Kt4(1km diatas)Km3 TP 
Hub 081219205866 


TANAH DIJUAL 


'anah Cariu - Desa 
: 1.2Ha,SHM Cocok 
utk Vila Kebun(Boleh Beli Sebagian) 
0822 1179 9833 / 0818 761 697 TP 


Dijual “Tanah Industri & Bangunan” 
Lokasi Komp.Industri Pasar Kemis, 
Tangerang (Jalan Lebar) Ls:2.150 Ha 
Surat HGB. Hubungi : 0816 998 465 


Dijual Tanah 1Ha,2Ha & 8Ha di 
Kawasan GIIC Rp 2,5jt/m2. HUB 0856 
9787 0689 


Dijual tanah di Karawang 10-15ha. 
pinggir jln raya Pantura dr Cikampek 
Jomin km 8 arah Pamanukan Subang 
Hubungi: 0817862805 


Dijual tanah di Karawang Bukit Golf 
Sedana KIIC, tanah kavling golf luas 
1.090m? smping pintu tol Karawang 
Barat. Hubungi: Joko 0817 862 805 


Msakarta BARAT 


Meruya Utara, Kav DKI, LT 495m?, 
SHGB, Hook,Hadap Tenggara &Barat 
Daya, Jln Lebar, Jarang Ada, Kotak, 
Hrg 10Jt/m. MS Pro 081908638889 


Permata Buana- 2Unit Gandeng 230 
Total 460Sam Klaster PulauPramuka 
mmyhappyproperty - - -0818 97 16 97 


Puri Indah CBD Komersial 5250Sgm 
Near/Beside Lippo & Puri Indah Mall 
myhappyproperty - - - 0818971697 


JB JAKARTA SeLaTAN 


Bintaro Permai Ry, LT. 16.094m,SHM 
Komersial,cck utk apartement,RS dil 
Open House, Rabu, jam 11.00 - 14.00 
RW Barito 7241333- 0813 8693 3365 


JAWA TENGAH Y 


Dikontrakan:Rmh,Griya Prmt Hijau 
Jl.Solo KM10,Dkt Bandara Lama,3KT 
3KM,KP,32JT/Th,NG:"628158843354 


Tn RA 
"SE GAM 


Paten Merk UD CV PT (031) 8713999 
ifit Perpanjang Merek Rp 1 Jutaan ii! 
Dream ID 3952 4111 &082241112929 
Central Park Jkt & Galaxy Mal Sby 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK 


Ahli Bangun Renov Cat Miring Bocor 
DLL.Garansi Struktur. PT SMC 0821 
16927638 - 0813 17703275 WA 


PERHIASAN 


Beli Arloji Rolex, Patek P & Berlian 
dll. Toko King Arloji 0817115416 Ruko 
il.Kyai Maja No.1B depan Pasar 
Mayestik. (Terima Jual Sementara) 


RUPA-RUPA 


Jasa Legalitas, Izin usaha, BPOM, 
Merek, Hak Cipta. Tersedia juga Fin & 
Tax, Audit, Lapor Pajak, Biaya Murah. 
Hub 0812-1925-8698 

Menerima Barang-barang ex Kantor 
Rongsok,besi,Bekas bekas Apa saja, 
Hub:0812 8374 6361 


DAERAH-DAERAH 
DENPASAR 


Dijual - Tanah Kavling Exclusive siap 
bangun di Pererenan,850m ke Pantai 
zona Pariwisata. View sawah zona 
hijau. LT.500-1200m2.Harga Mulai dr 
Rp925jt/are.Wa/SMS 087862822002 


Dijual murah Luas 5 Ha, SHM, izin 
tata ruang wisata,IMB,pndk wisata 
ada 4 unit Ecovilla, 13 unit Glam 
ping,S.Pool & 3 joglo Resto,dekat 
rcna pintu tol, 15mnt ke pst kota, 
hanya byr tanah/ semua bangunan 
free,hrg 38jt/are nego,cck invest 
/buka usaha tingal di Bali, Ha 
dibuka themepark & jalan | 

& WA 0818 771 962 " 


Di lal Murah"“Tanah Kebun 3,2Ha, 
SHM Letak Tinggi. Di Desa Tinoor, 
Tomohon,Manado.Inves Mnguntung- 
kan & Menjanjikan 0816-916-584 TP 


TANGERANG 


Jual Rumah Cipondoh Raya 1. 
5400m?, LB.800m?, SHM. Hub 
0818710157 Layak Huni 


DAERAH LAIN-LAIN 


Pandeglang Tnh Ls.34.250m2, Pulo 
Sari Jiput - Labuan Jual Murah 
Rp.650jt Net(NJOP Rp.3,6M) 8 SHM 
Halim:0877.73384938, 0817.6500288 


KEHILANGAN 


Hilang BPKB : N06068873,MHLJF9 
111CK660677, JF91E1654987 
D-3480-IW An.Suwarna Syam 


Hilang BPKB minibus Datsun Thn 
2016 Silver Metalik B1015 KIV. Noka: 
MHBJICH2FGJ053146 Nosin: 
HR12773532T a/n.Jimmy 0.6 Duyoh 


JAWA TENGAH & DIY 


Hilang Stnk spm Honda K3794BJ 
Atas nama. Suparlan Dadabong RT. 
012/004 Ngraji Purwodadi Grob 


Hilang Stnk spm Honda K3946EF 
Atas nama. Budiana Magersari RT. 03 
1 04 Wirosari Grob 


MOBIL DICARI 


AA-A abad21 “Akan Beli Mobil“Tahun 
1990-2022 Hub: Mas Tio : 0812. 890. 
7676 / 0877. 8186. 1225. Tangerang 


MOBIL DIJUAL 


BMW 330i .320i M sport.X3 M sport 
520i M Sport. Bunga Of Free Service 
Parts selama 5 tahun. Full diler 
Resmi. 4 0812-1156-4763 # 


ChevroletOptra LS 1.8 MT 2004 Htm 
Kredit DP 9Jt-Cash 42Jt AN.Sdri, AC 
Audio Baru CL Cam Park Lngkp Pulo- 
gebang B2-18 Jaktim 0823 11087999 


II Promo Spesial Awal tahun semua 
type Honda Ready stock Dp ringan 
kredit s/d & tahun Honda Permata 
Hijau 021-5332566 


/AII Promo Spesial Awal tahun semua 
type Honda Ready stock Dp ringan 
kredit s/d & tahun Honda Permata 
Serpong 021-29000123 


Honda Mobilio E-CVT. th 2014, 
Tangan 1 dr baru, abu metalik, full 
orisinil, terawat, km 115rbu. hub: 
08129588031 


I MITSUBISHI 


Mitsubishi Xpander Cross, 2022 
Akhir, matic, mbl msh baru, KM nol, 
jual murah BU, boleh byr 150 jt dulu, 
hub : 0821 2639 2085 Jaksel 


Pajero Dakar 2019 Abu-Abu Km 29rb 
Cash/Kredit TDP.9jt saja istimewa 


mulus sekali Lihat bandingkan 
@OTO568.COM # 081 380 568 888 
Mrovora 


Alphard G Putih antik km 24ribu 
service record astra, tgn pertama dari 
baru 0816802477 


Dijual mobil Toyota Harrier 2.4AT thn 
2017 warna abu2 muda metalik 
mulus, velg racing Hub: 0811140385 


Landcruiser Diesel UK 2011 Hitam 
Kredit 1.095M, TDP 35jt saja,angs. 
35jt/bln Trwt Mis keren Bandingkan 
(GOTO568.COM # 081 380 568 888 


Yaris TRD Sportivo Silver Thn 2021, 
KM 14 ribu, Tangan Pertama, Mulus. 
Hubungi : 0812-8441-4825. 


LOWONGAN 
B im-Lan 


Dibthkan OB/ Clning Srvis/ Pmbt 
Toko, Pria, Max 25 th, Rjin & Jujur, 
WA: 08128889628 


Dibutuhkan Segera : Operator SPBU 
Wanita/Pria Umur 18 s/d 25 Tahun 
Daerah Jakarta-Pusat Hubungi:WA. 
081315587827 


satu stadion terbesar di As 


JAKARTA 


Teropong 


RABU, 8 FEBRUARI 2023 


KOMPAS 


JIS yang Megah, tetapi Minim Akses 


onser musik Dewa 19 di 
Kama International 
adium atau JIS, Jakar- 
aabtu (4/2/2023) ma 
lam, sukses menghibur puluhan 
ribu penonton. Namun, kegiat- 
an hiburan itu menguak ke- 
kurangan fasilitas pendukung 
JIS. Konser musik band yang 
tenar dengan tembang ” 
ngen” dan ”Pupus” itu menjadi 
pelajaran berharga untuk mulai 
menata akses ke JIS. 

Andreas Ricky (30) pada Sab- 
tu sore itu, sekitar pukul 1700, 
terpaksa memarkirkan kenda- 
raannya di kawasan rumah toko 
di Sunter, Jakarta Utara. Dari 
sana, dia berjalan kaki bersama 
banyak orang lain sekitar 2 kilo- 
meter menuju JIS. 

Sebagian penggemar Dewa 19 
yang memarkirkan kendaraan 
di JIExpo Kemayoran, Jakarta 
Utara, terjebak macet saat ber- 
pindah dan naik bus pengum- 
pan menuju stadion. Seba 
penonton men. lan pintas 
dengan melintasi permukiman 
warga. 

Malam itu semrawut sekali. 
Warga di kampung-kampung 
sekitar JIS sampai menutup ak- 
ke gang mereka. Mereka 
terganggu karena banyak orang 
jalan kaki dan pakai sepeda mo- 
tor melintas di kampung-kam- 
pung," kata Andreas 

Kesemrawutan juga terjadi di 
area luar sekitar JIS. Area ter- 
sebut awalnya tidak direncana- 
tempat parkir ken- 
amun, sebagian pe- 
nonton yang datang malam itu 
terpaksa parkir di sana karena 
keterbatasan lahan parkir. 


ACEH 


Satwa Lindung Belum Terlindungi di Aceh 


Keberadaan Jakarta International Stadium sebagai salah 
a Tenggara menjadi timpang 
rena minimnya akses. 


Stefanus Ato 


”Saat bubar itu lebih menge- 
rikan lagi. Bus pengumpan 
sah keluar. Penonton terpaksa 
jalan kaki. Beberapa warga (se- 
yang punya ker 
menawarkan ojek 


a- 
. Satu penumpang tarif- 
nya Rp 50000,” tuturnya. 

Vice President Corporate 
Secretary PT Jakpro Syachrial 
Syarif mengatakan, Jakpro se- 
laku pengelola JIS sudah mem- 
pelajari keluhan dari penonton 
Dewa 19. "Sedang kami koordi- 
nasikan dengan pihak-pihak 
terkait untuk perbaikan ke de- 
pan,” ucap Syachrial, Senin 
(6/2) malam. 


Tanpa trotoar 


Konsep pembangunan JIS 
sejak awal direncanakan minim 
fasilitas parkir kendas ber- 
motor pribadi. Stadion dengan 
kapasitas 82.000 penonton itu 
mengutamakan — penggunaan 
transportasi publik lantar: 


diri dan sudah lapat. Peamebea 
tetapi integrasi der trans 
portasi publik masih jauh dari 
target. 

Baru ada layanan bus Trans- 
jakarta yang langsung memiliki 
rute menuju atau melewati JIS. 
Jalur utama ke JIS atinya 
sangat lebar dan terbagi men- 
jadi dua jalur. Namun, di kiri 
dan kanan jalan itu belum ter- 
sedia jalur pejalan kaki atau 
trotoar. Gorong-gorong di ja- 
lanan itu dibiarkan terbuka. 

Akses utama menuju stadion 
yang dibangun pada zaman Gu- 


Aan krena del hara Danang can beng Yng jeraahanyan yang dan ma bah 


bernur DKI Jakarta Anies Bas- 
wedan itu bisa dicapai melalui 
Jalan RE Martadinata, Sunter 
Kemayoran, atau sebaliknya 
dari Sunter Permai 

Jika memakai kereta komu- 
ter KRL, warga berhenti di 
Stasiun Ancol. Dari sana, pe- 
numpang menggunakan mik- 
rotrans JakLingko ke JIS. 


BALIKPAPAN 


IBU KOTA BARU 


Adriansyah Yasin Sulaeman 
dari Forum Diskusi Transpor- 
tasi Jakarta saat dihubungi 
mengatakan, keberadaan JIS 
sebagai salah satu si on ter- 
besar di Asia Tenggara sudah 
tepat dibangun dengan konsep 
tidak memprioritaskan kenda- 
raan pribadi 

"Tetapi tidak dibarengi de- 
ngan solusi,” kata Adria 

JIS, lanjutnya, dikonsepkan 
bakal terhubung dengan sta- 
siun KRL hingga kereta ringan 
(LRT) fase 2. Namun, rencana 
itu masih butuh waktu, ke- 
mauan politik kepala daerah, 
dan belum bakal t at ha- 
silnya dalam 1-2 tahun ini. 

Solusi jangka pendek yang 
bisa ditempuh saat ada k 
giatan-kegiatan dengan keh: 
diran penonton dalam kap: 
sitas besar ialah menutup area 
sekitar dari kendaraan bermo- 
tor. Ketersediaan kantong par- 


Lebih Banyak Merekam Peristiwa, 
Lebih Luas Menjangkau Massa 


: 1 
KOMPAS/AGUS SUSANTO 


kir disosialisasikan agar dike- 


at tata kota Nirwo- 
no Yoga mengatakan, kegiatan 
pesta rakyat, salah satunya 
konser musik, jadi momentum 
untuk mendorong penonton 
menggunakan transport: 
publik. Pengelola menyedi 
kan kantong parkir dengan 
dius 500 meter sampai 1 kilo- 
meter dari JIS. 

”Dari kantong-kantong par- 
kir itu disediakan jalur pejalan 
kaki yang nyaman. Ini men- 

ratkan trotoarnya harus ba- 
gus,” ujarnya. 


warga atau publik saat konser 
Dewa 19 jadi kesempatan bagi 
PT Jakpro dan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta untuk 
mulai menata ulang. Perhati- 
kan kedekatan JIS dengan 
simpul-simpul  transpot 
mulai dari stasiun KRL, halte 


13 


bus, kantong-kantong parkir, 
hingga sirkulasi jalur pejalan 


Evaluasi 


Subkoordinator — Urusan 
Pembangunan dan Peningkat- 
an Jalan dan Jembatan Dinas 
Bina Marga DKI Jakarta Ricky 
Janus menuturkan, akses jalan 
JIS saat ini masih dalam tahap 
pembangunan. 
"Pembangunan akses jalan 

dari beberapa 
ah satunya yang 
adalah pelebaran 
Permai,” kata Ri- 

, Selasa (7/2). 

Jalan Sunter Permai Raya 
menjadi akses utama menuju 
JIS dari arah Jalan RE Marta- 
dinata ataupun di: ah n 
anau Sunter Utara. Selanjut- 
nya, pengerjaan fasilitas tro- 
toar untuk halte kendaraan 
umum dan pejalan kaki ditar- 
getkan selesai pada tahun ini. 

Selain pelebaran jalan dan 
pembenahan trotoar, menurut 
rencana, dibangun pula Ramp 
Papanggo di lahan empat ru- 
kun warga (RW) Kelurahan 
Papanggo, yakni RW 007, 009, 
010, dan 012. Adapun Ramp 
Papanggo merupa akses 
penghubung dari tol dalam ko- 
ta, tepatnya di Km 15 Ancol 
menuju JIS dan sebaliknya. 

Penjabat Gubernur DKI Ja- 
karta Heru Budi Hartono juga 
telah merespons sejumlah ke- 
luhan dari penonton konser di 
JIS. Ia mengatakan, pihaknya 
akan memperbaiki sejumlah 
infrastruktur pendukung JIS. 

Berbagai perbaikan dan pe- 
nataan yang dijanjikan diha- 
rapkan segera terwujud, 
ngan sampai fasilitas senilai 
sedikitnya Rp 4,5 triliun itu 
berdiri megah, tetapi minim 
shingga publik malas 
'aatkannya. 


(209) 


KOMPAS 


AMANAT MATI KUNANI KAKYAT 


Bandara Baru di IKN Dibangun Sepanjang 3.000 Meter 


www.kompas.id 


Perayaan 17 Agustus 
Kembali Semarak 


PAPUA 


Dua Sisi Jalur Trans-Papua 


BALI 


Dukungan Positif untuk 
Lahirnya Deklarasi Bali 


PALU 


REKONSTRUKSI PASCABENCANA SULTENG 


Hunian Sementara Kian Tak Layak 


Ke bm bp Pa 


Melalui 1106 agen koran yang tersebar di seluruh 
Indonesia, Harian Kompas hadir untuk menjangkau Anda. 


LoMBoK 


Lonjakan Turis di 
mnta Diantisipasi 


Harian Kompas terus berkomitmen memberitakan informasi 
penting secara mendalam, akurat, dan terkurasi, baik secara 
daring maupun luring. 


Dukung kami untuk setia menyajikan produk jurnalisme 
berkualitas secara berkelanjutan kepada Anda. 


#MenjadiLebih Berkelanjutan 


b klik.kompas.id/olahraga EH 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Musim Pembuktian 
Marguez-Diggia 


JAKARTA, KOMPAS — MotoGP 2023 menjadi musim pembuktian 
bagi kedua pebalap Gresini Racing, Alex Marguez dan Fabio Di 
Giannantonio (Diggia), yang akan memacu motor juara Ducati 
Desmosedici GP22. Marguez, yang menjalani tiga musim sulit 
bersama Honda, langsung merasakan kemudahan memacu 
GP22 dalam tes di Valencia dan kini sudah tidak sabar 
memulai tes pramusim pertama di Sepang, Malaysia. 

Adapun Diggia, berbekal pengalaman pada musim debut- 
nya, mendapat dukungan teknis dari Frankie Carchedi, man- 
tan kepala kru juara MotoGP 2020, Joan Mir. 

Marguez dan Diggia mengaku sudah tidak sabar untuk 
kembali memacu Desmosedici GP22 yang pertama kali dicoba 
dalam tes akhir musim 2022 di Valencia, November lalu. 
Mereka merasakan kemudahan pengendalian motor yang 
berlimpah tenaga kuda itu. Sensasi motor yang mengantar 
Francesco Bagnaia meraih gelar juara MotoGP 2022 itu 
membangkitkan motivasi Marguez dan Diggia. 

Performa adik Marc Marguez itu tidak menihilkan potensi 
sesungguhnya yang dia miliki sehingga Gresini Racing pun 
merekrut dia untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh 
Enea Bastianini. 

”Seperti biasa, jika Anda memiliki satu posisi kosong di tim, 
Anda akan melihat ada opsi apa saja dan berusaha memilih 
salah satu untuk menjadi pilihan terbaik. Namun, Anda selalu 
menjalani pembelajaran setelah mengambil sebuah kepu- 
tusan, terlepas apakah Anda melakukan pilihan yang tepat 
atau tidak. Kami memiliki kepercayaan diri penuh bahwa Alex 
bisa menjalani musim dengan sangat, sangat baik,” ungkap 
Direktur Komersial dan Pemasaran Gresini Racing Carlo 
Merlini, di Jakarta. 

Merlini memberikan kesempatan wawancara dalam acara 
jumpa penggemar dan berkendara bersama Alex Marguez dan 
Fabio Di Giannantonio, Selasa (7/2/2023). Acara ini digelar oleh 
Federal Oil, yang mensponsori Gresini Racing sejak 2012. Acara 
ini juga dihadiri CEO dan pemilik Gresini Racing Nadia 
Padovani serta Federal Oil Brand General Manager PT Exxon- 
Mobil Lubricants Indonesia Rommy Averdy Saat. 


Cepat beradaptasi 

Spirit tim Gresini Racing selaras dengan misi Marguez untuk 
secepat mungkin beradaptasi dengan tim baru dan motor baru. 
Dia pun akan memanfaatkan setiap putaran dalam tes pra- 
musim di Sepang dan Portimao untuk mendapatkan "titik 
manis” Desmosedici GP22. Potensi untuk kompetitif musim ini 
sangat besar karena Marguez bisa langsung melesat cepat saat 
pertama memacu GP22 dalam tes di Valencia. 

”Tes pramusim ini sangat penting bagi saya karena berganti 
motor, Jadi, setiap putaran hingga tes di Portimao (1-12 
Maret) sangat penting untuk menyiapkan balapan pertama di 
Portimao (24-26 Maret),” ucap Marguez yang selalu merasa 
nyaman berada di Indonesia. 

Setali tiga uang, Diggia pun menargetkan musim yang lebih 
baik berbekal motor yang kompetitif serta kehadiran Frankie 
Carchedi yang kaya pengalaman. Dalam tes di Valencia, Diggia 
sudah bekerja sama dengan kru baru Carchedi. Dia menilai, 
pola kerja Carchedi sangat terencana dan pengalamannya 
membuat analisis data lebih jitu. 

Performa Marguez dan Diggia juga diharapkan oleh Rommy 
bisa maksimal musim ini. Prestasi pebalap sangat krusial bagi 
sponsor yang sudah menjalani kerja sama panjang itu. 

Setelah sesi jumpa dengan rekanan Federal Oil, Marguez 
dan Diggia berkendara bersama dari area Senayan melewati 
depan Gedung DPR, kemudian masuk ke arah Pasar Palmerah. 
Agenda mereka berikutnya adalah menuju Sepang, Malaysia, 
untuk menjalani tes pramusim pertama. (ANG) 


PAKURI FADLURROHMAN 


Pebalap tim Gresini Racing, Alex Marguez dan Fabio Di 
Giannantonio, konvoi bersama para penggemar di Jalan 
Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Mereka 
mengunjungi Indonesia untuk menyapa penggemar 
menjelang kompetisi MotoGP 2023. Mereka mengelilingi 
Jakarta menggunakan sepeda motor Ducati Panigale V4. 


VARIA OLAHRAGA 


Indonesia Ingin Jadi Tuan Rumah Olimpiade Khusus 


Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pihak Olimpiade 
Khusus Indonesia (SOIna) berencana mengajukan penawar- 
an sebagai tuan rumah Olimpiade Khusus pada 2031. Me- 
reka menanti keputusan Presiden Joko Widodo untuk me- 
lanjutkan penawaran yang akan diajukan pada Juni 2023. 
”Nanti yang (tanda tangan) nota kesepahaman (MoU) harus 
pemerintah,” ujar staf pengembangan Olimpiade Khusus 
Asia Pasifik (SOAP) perwakilan Indonesia, Amran Effendi 
Siregar, dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/2/2023). (217) 


Seusai Piala Dunia, Perbakin Fokus ke Olimpiade 


Piala Dunia Menembak Senapan dan Pistol ISSF 2023 di 
Jakarta berakhir, seusai beberapa nomor dibatalkan, Selasa 
(7/2/2023). Indonesia menempati peringkat keenam dengan 
2 emas dan 4 perunggu. PB Perbakin kini bersiap menuju 
Asian Games 2023 dan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. 
"Bersyukur dengan perolehan medali ini, tetapi kami belum 
puas karena sasarannya adalah Olimpiade,” kata Ketua Hari- 
an PB Perbakin Siswanto. Tiket Olimpiade diharapkan dari 
beberapa seri Piala Dunia dan Kejuaraan Asia. (Z07) 


Duka Olahraga Dunia 


ANKARA, SELASA — Gempa Tur- 
ki-Suriah menjadi duka men- 
dalam bagi komunitas olahraga 
dunia. Gempa dahsyat yang 
mengguncang Turki bagian se- 
latan dan Suriah bagian utara 
pada Senin (6/2/2023) itu me- 
nyebabkan ribuan korban tewas 
dan belasan ribu korban luka, 
termasuk di antaranya para 
olahragawan. Sejumlah kompe- 
tisi olahraga di Turki telah di- 
tunda hingga waktu yang tidak 
bisa dipastikan. 

”Dengan sangat sedih Komite 
Olimpiade Internasional (IOC) 
mengetahui hilangnya nyawa 
yang tragis dan kehancuran 
yang disebabkan oleh gempa 
bumi yang melanda wilayah 
tenggara Turki dan Suriah. Hati 
kami tertuju kepada semua ke- 
luarga atlet yang meninggal 
atau mereka yang terkena dam- 
pak saat mereka mengikuti 
kompetisi olahraga di daerah 
terdampak,” ujar Presiden IOC 
Thomas Bach dilansir Inside 
The Games, Senin. 

Bach mengatakan, IOC lebih 
prihatin karena tampaknya ada 
sejumlah atlet muda yang men- 
jadi korban bencana tersebut. 
Mereka siap membantu dengan 
cara apa pun yang mereka bi- 
sa. 

Menurut laporan CNN, gem- 
pa itu menyebabkan 2.921 jiwa 
tewas dan 15.834 orang luka di 
Turki dalam 24 jam terakhirper 
Selasa (7/2). Di Suriah, korban 
meninggal 1451 jiwa dan 
korban luka 3.531 orang. Jum- 
lah korban di kedua negara itu 
diperkirakan akan terus ber- 
tambah seiring upaya evakuasi 
yang terus dilakukan. 


Olahragawan terdampak 


Tak sedikit dari korban gem- 
pa itu adalah para olahragawan. 
Klub Liga Super Turki, Hatay- 
spor, salah satu yang paling ter- 
dampak parah. Menurut lapor- 
an Telegraph, Selasa, beberapa 
pemain dan staf klub itu ter- 
jebak dalam reruntuhan ba- 
ngunan tempat tinggal mereka. 

Pemain sayap Hatayspor 
yang pernah bermain di Liga 
Inggris, Christian Atsu, sempat 
terjebak lebih dari 24 jam se- 
belum ditemukan dalam ke- 
adaan hidup dengan luka-luka 
pada Selasa. Atsu telah dibawa 
ke rumah sakit untuk men- 
dapatkan perawatan. 

Rekan satu tim Atsu, Burak 
Oksuz dan Bertuf Yildrim, ter- 
masuk di antara korban yang 
berhasil diselamatkan. Direktur 
Teknis Hatayspor Ekrem Ek- 
sioglu, pelatih fisik Osman Ates, 


RABAT, SELASA — Real Madrid 
akan memulai perburuan trofi 
baru saat meladeni Al Ahly 
pada semifinal Piala Dunia 
Antarklub di Stadion Prince 
Moulay Abdellah, Rabat, Ma- 
roko, Kamis (9/2/2023) pukul 
02.00 WIB. Turnamen ini se- 
perti garis batas bagi kelan- 
jutan karier Pelatih Real Mad- 
rid Carlo Ancelotti. Apabila ga- 
gal mencapai target juara, kans 
Ancelotti bertahan di Santiago 
Bernabeu diprediksi semakin 
menipis. 

Sepak bola adalah olahraga 
yang nyaris tidak memiliki 
ingatan atau memori. Pema- 
haman itu sangat berlaku di 
Real Madrid, klub dengan 
tradisi meraih trofi sehingga 
cenderung menuntut banyak 
kepada pelatih. Kesuksesan di 
masa lalu tidak menjamin po- 
sisi seorang pelatih "El Real” 
akan aman apabila performa 
tim menurun pada musim yang 
sedang berlangsung. Kondisi 
inilah yang sedang menerpa 
Ancelotti. 

Musim lalu Real meraih ke- 
jayaan dengan memenangi dua 
gelar bergengsi, Liga Spanyol 
dan Liga Champions Eropa. Na- 
mun, performa Real musim ini 
menurun, terutama setelah jeda 
Piala Dunia. 

Sejak awal musim, "Los 
Blancos” terkesan irit belanja di 
bursa transfer dengan hanya 
mendatangkan tiga pemain, 
Endrick, Antonio Rudiger, dan 
Aurelien Tchouameni. Dampak 
dari keputusan mengencangkan 
ikat pinggang itu diterima Real 
pada paruh kedua musim. 

Ancelotti kehilangan banyak 
pemain akibat cedera dan ke- 
sulitan menemukan pengganti 
yang sepadan. Lini belakang 
menjadi sektor yang terdampak 
paling besar seiring cederanya 
bek Lucas Vazguez, David Ala- 


ig 


Gempa Turki-Suriah berdampak besar, tak terkecuali terhadap aktivitas olahraga. Komunitas 
olahraga dunia pun berduka dan siap memberikan bantuan untuk pemulihan. 


AP PHOTO .COSKUN 


Petugas penyelamat dan medis berusaha mengeluarkan seorang perempuan dari reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa 
bumi berkekuatan M 7,8, diikuti gempa susulan, di Elbistan, Kahramanmaras, selatan Turki, Selasa (7/2/2023). Gempa bumi di Turki 
dan Suriah tersebut juga menimbulkan korban jiwa dan luka dari kalangan olahragawan. 


dan pemain Kerim Alici yang 
sempat hilang pun sudah di- 
pastikan aman. "Sayangnya, di- 
rektur olahraga kami, Taner Sa- 
vut, masih berada di bawah re- 
runtuhan,” kata Manajer Ha- 
tayspor Mustafa Ozat. 

Kiper klub Liga Pertama Tur- 
ki Yeni Malatyaspor, Ahmet 
Eyup Turkaslan, juga dikabar- 
kan masih berada di bawah re- 
runtuhan. Adapun tiga pemain 
Iran yang diamputasi dan satu 
pemain dari Kamerun yangber- 
main di Turki dilaporkan te- 
was, 
Pemain sepak bola dari klub 
Liga Ketiga Turki, 1920 Ma- 
rasspor, diduga tinggal di hotel 
yang hancur akibat gempa bu- 
mi. Haber Global mengabarkan, 
sejumlah anggota tim bola voli 
putra dan putri di bawah 14 
tahun Turki diyakini ikut men- 
jadi korban. Berdasarkan lapor- 
an Birgun, pegulat Turki peraih 
perunggu Olimpiade Tokyo 
2020 dan emas Rio de Janeiro 
2016, Taha Akgul, meminta 
bantuan karena 30-40 pegulat 
terjebak dalam reruntuhan. 


Tuntutannya sangat 
tinggi dan kami harus 
mengevaluasi apa 
yang terjadi. 


Carlo Ancelotti 


ba, Eder Militao, dan Ferland 
Mengdy. Badai cedera di lini per- 
tahanan mengundang performa 
buruk Real dalam beberapa pe- 
kan terakhir. 

Pada Piala Super Spanyol, 
Madrid takluk 1-3 dari rival 
abadi, Barcelona, di final. Di 
Liga Spanyol, Real juga gagal 
meraih kemenangan pada dua 
laga sebelumnya, ditahan im- 
bang 0-0 oleh Real Sociedad 
dan takluk 0-1 dari Real Mal- 
lorca. Hasil minor itu juga yang 
membuat Real semakin jauh 
tertinggal dari Barca di puncak 
klasemen Liga Spanyol dengan 
delapan poin. 

Tidak ayal rentetan kega- 
galan dalam waktu yang relatif 
berdekatan itu sudah cukup 
untuk mengusik Ancelotti dari 
jabatannya. Sebagai klub besar 
dengan tradisi juara setiap mu- 
simnya, kegagalan memenangi 
trofi di musim berjalan sudah 
barang pasti akan menjadi eva- 
luasi besar bagi manajemen 
Real. Para petinggi klub 
tidak akan segan mendepak 
Ancelotti apabila gagal meraih 
trofi kendati musim lalu mem- 
bawa Los Blancos meraih dua 
gelar. 

”Tuntutannya sangat tinggi 
dan kami harus mengevaluasi 
apa yang terjadi. Saya masih 
berpikir, tim sedang berkem- 
bang dan kami dalam kondisi 
yang baik. Di dalam tim, kami 
yakin akan melakukannya de- 
ngan baik musim ini,” kata An- 
celotti pada konferensi pers 


Di Suriah, mantan penyerang 
timnas Suriah, Nader Joukha- 
dar, dikabarkan meninggal ber- 
sama putranya karena gempa. 
Joukhadar bermain untuk Su- 
riah tahun 1995-1997 dengan 
koleksi sembilan gol dari 14 
laga. Selepas aktif bermain dari 
1996-2008, Joukhadar memulai 
karier sebagai pelatih klub Le- 
banon, Salam Zgharta, mulai 
Juli 2022. 


Ditangguhkan 


Besarnya dampak gempa, 
terutama pada aktivitas olah- 
raga, membuat otoritas setem- 
pat menangguhkan segenap ke- 
giatan olahraga untuk fokus pa- 
da penyelamatan korban dan 
pemulihan pascabencana. Men- 
teri Pemuda dan Olahraga Tur- 
ki Mehmet Kasapoglu telah me- 
nunda semua aktivitas olahraga 
di Turki sampai pemberitahuan 
lebih lanjut. 

"Semua kegiatan olahraga 
yang akan diadakan di negara 
kami ditangguhkan hingga 
pemberitahuan lebih lanjut. Se- 
mua unit terkait kami bersiaga 


Garis Batas Nasib Ancelotti 


menjelang laga, Selasa (7/2), di- 
kutip dari Marca. 


Memperkuat posisi 


Memasuki paruh kedua 
musim, Ancelotti butuh kre- 
densial untuk memperkuat po- 
sisinya. Syarat paling dasar ialah 
memenangi Piala Dunia Antar- 
klub, sebuah hal yang di atas 
kertas sangat mungkin diraih 
Ancelotti. Madrid adalah klub 
tersukses sepanjang sejarah 
turnamen ini dengan empat ge- 
lar juara, yaitu pada 2014, 2016, 
2017, dan 2018. 

Piala Dunia Antarklub diikuti 
juara turnamen antarklub di 
konfederasi masing-masing. Se- 
lain Real, wakil Eropa, dan Al 
Ahly (Afrika), peserta lainnya 
adalah Flamengo (Conme- 
bol/Amerika Selatan) dan Al 
Hilal (Asia). Sebagai juara em- 
pat kali dan menghadapi klub 
non-Eropa, tidak ada alasan ba- 
gi Ancelotti untuk gagal. Pelatih 
berpaspor Italia itu tidak punya 
pilihan selain membawa Real 
meraih gelar kelima. 

Kegagalan di Piala Dunia An- 
tarklub bakal semakin mene- 
gaskan ada hal yang tidak beres 
di internal klub. Untuk itu, 
Madrid wajib menaklukkan Al 
Ahly di semifinal dan kembali 
meraih kemenangan di final. 

Meski begitu, Al Ahly bukan 
lawan yang bisa dipandang se- 
belah mata. Meski tidak pernah 
juara, tim besutan pelatih Mar- 
cel Koller itu sarat pengalaman 
dengan delapan kali mengikuti 
Piala Dunia Antarklub. 

Capaian terbaik mereka ialah 
tiga kali meraih medali perung- 
gu pada 2006, 2020, dan 2021. 
Perjuangan Madrid melewati Al 
Ahly bakal semakin berat se- 
iring absennya mesin gol Real, 
Karim Benzema, dan kiper uta- 
ma, Thibaut Courtois, akibat 
cedera. (AFP/IGA) 


di bawah koordinasi Otoritas 
Manajemen Bencana dan Da- 
rurat Turki (AFAD). Sekali lagi, 
saya sampaikan harapan ter- 
baik untuk bangsa kita tercin- 
ta,” ujar Kasapoglu di Twitter. 

Federasi Sepak Bola Turki 
(TFF) pun menyampaikan pe- 
nundaan semua kompetisi se- 
pak bola di Turki sampai waktu 
yang tidak bisa ditentukan. Pre- 
siden TFF Mehmet Buyukeksi 
memastikan pihaknya fokus 
membantu pemerintah untuk 
memulihkan negara. 

”Anda tahu, saya dari Ga- 
ziantep. Saya mengenal wilayah 
ini dengan baik. Sebagai Pre- 
siden TFF, kami mendukung 
negara dan bangsa kami. Hari 
ini adalah hari untuk bertindak 
dalam persatuan lebih dari 
belumnya. Hari ini adalah hari 
untuk menyembuhkan luka ki- 
ta bersama,” ujar Buyukeksi di 
akun Twitter TFF, Senin. 

Berdasarkan laporan Ti- 
me.news, Selasa, aksi solidaritas 
ditunjukkan oleh klub-klub se- 
pak bola Turki. Di jejaring so- 
sial, sebagian besar klub meng- 


ubah foto profil dan spanduk 
yang dihiasi warna hitam tanda 
belasungkawa dan dukungan 
kepada para korban. 

Inisiatif juga dilakukan de- 
ngan donor darah oleh Bulan 
Sabit Merah di stadion klub 
Liga Super Turki, Besiktas, di 
Distrik Istanbul, Selasa pagi. 
Dua klub besar Istanbul lain- 
nya, Fenerbahce dan Galata- 
saray, menyiapkan bantuan ma- 
kanan, pakaian, dan perleng- 
kapan kebersihan untuk area 
yang terkena gempa. Sumbang- 
an akan dibawa ke stadion ke- 
dua klub. 

Federasi Sepak Bola Eropa 
(UEFA) dalam akun Twitter, 
Senin, menyatakan, komunitas 
sepak bola Eropa berbelasung- 
kawa kepada semua orang yang 
terdampak gempa di Turki dan 
Suriah. Liga Bola Basket Eropa 
atau EuroLeague dalam akun 
Twitter, Selasa, memutuskan 
menunda perayaan One Team 
Games yang direncanakan pe- 
kan ini di semua pertandingan 
EuroLeague dan EuroCup, 

(AP/AFP/REUTERS/DRI) 


Sinyal Bahaya ”Si Putih” 


Saat Hadapi "Setan Merah” 


LEEDS, SELASA — Hanya ber- 
selang dua hari menjelang tam- 
pil di Stadion Old Trafford, 
markas Manchester United, 
Kamis (9/2/2023) pukul 03.00 
WIB, Leeds United mengakhiri 
kerja sama dengan sang ma- 
najer, Jesse Marsch. "Si Putih” 
akan menjalani dua laga "derbi 
mawar” kontra MU dalam wak- 
tu empat hari tanpa pelatih. 

Kesabaran manajemen Leeds 
kepada Marsch mencapai batas 
seusai kalah O-1 dari Notting- 
ham Forest, Minggu (5/2). Ke- 
kalahan itu membuat Leeds ha- 
nya unggul selisih gol dari Ever- 
ton, penghuni peringkat ke-18, 
yang menjadi posisi terakhir z0- 
na degradasi. 

Leeds bakal menjalani dua 
laga kontra MU. Mereka akan 
bertandang ke Old Trafford, la- 
lu menjamu MU di Stadion El- 
land Road, Minggu (12/2). 

Marsch pernah membantu 
Leeds keluar dari ancaman tu- 
run kasta pada akhir musim 
2021-2022. Namun, selama 12 
bulan kepemimpinannya, 
Marsch gagal mengangkat pres- 
tasi Si Putih dibandingkan pada 
masa-masa akhir Marcelo Bi- 
elsa, pendahulunya. 

Pada Februari 2022, Bielsa 
dipecat manajemen Leeds se- 
usai menempati posisi ke-16 de- 
ngan koleksi 20 poin dari 26 
laga. Marsch bisa membuat 
Leeds bertahan di Liga Primer, 
tetapi Leeds mengakhiri kom- 
petisi di peringkat ke-17. 

Seusai merampungkan 20 la- 
ga musim ini, Marsch gagal me- 
ngeluarkan Leeds dari ancaman 
degradasi. Leeds hanya menge- 
mas 18 poin dari 20 gim. 

Padahal, Marsch telah men- 
dapat dana 140 juta pound atau 
sekitar Rp 2,5 triliun pada dua 


jendela transfer musim ini. Na- 
mun, Leeds gagal menang da- 
lam tujuh duel liga terakhir. 

Untuk menghadapi MU, 
Leeds akan dipimpin tiga pe- 
latih tim utama, yaitu Michael 
Skubala, Paco Gallardo, dan 
Chris Armas. 

Pemain Leeds, Patrick Bam- 
ford, mengakui, timnya berada 
dalam situasi sulit. Kekalahan 
dari Nottingham, yang merupa- 
kan pesaing langsung untuk ke- 
luar dari zona merah, merang- 
kum permasalahan tim yang 
kurang memiliki motivasi un- 
tuk keluar dari situasi sulit. 

”Di ruang ganti kami, hanya 
sedikit pemain yang berpeng- 
alaman menghadapi kondisi 
buruk saat ini. Kami hanya ber- 
gantung kepada pemain-pema- 
in muda,” kata Bamford kepada 
LUTV. 

Leeds adalah tim dengan re- 
rata pemain termuda kelima di 
Liga Inggris musim ini dengan 
usia 254 tahun. Hanya Brigh- 
ton & Hove Albion, Chelsea, 
Arsenal, dan Southampton yang 
memiliki skuad lebih muda. 


Nuansa Bielsa 

Demi terhindar dari zona 
merah, Leeds mengincar Mana- 
jer West Bromwich Albion Car- 
los Corberan. Pelatih berusia 39 
tahun itu bukan sosok yang 
asing bagi Leeds. 

Ia sempat menangani Leeds 
U-23 pada periode 2017-2020. 
Selain itu, dia juga bakal me- 
ngembalikan nuansa Bielsa ke 
tim Leeds. 

Jika bisa mengalahkan Leeds, 
MU akan menyamai perolehan 
poin Manchester City yang du- 
duk di peringkat kedua. Duo 
Manchester akan sama-sama 
mengoleksi 45 poin. (AFP/SAN) 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


Umum 15 


Polisi tengah mencari pilot Susi Air PK-BVY dan 15 pekerja pembangunan puskesmas yang 
disandera. Pesawat dibakar di Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan. 


JAKARTA, KOMPAS — Pesawat pe- 
rintis Susi Air dengan nomor 
registrasi PK-BVY dibakar ke- 
lompok kriminal bersenjata 
pimpinan Egianus Kogoya di 
Lapangan Terbang Paro, Ka- 
bupaten Nduga, Provinsi Papua 
Pegunungan, Senin (6/2/2023). 
Egianus Kogoya menyandera 
pilot Captain Philip Mertens, 
warga negara Selandia Baru, 
serta 15 pekerja proyek pus- 
kesmas di Nduga. 

Mereka membebaskan lima 
penumpang pesawat, yakni De- 
manus Gwijangge, Minda Gwi- 
jangge, Pelenus Gwijangge, 
Meita Gwijangge, dan seorang 
bayi bernama Wetina. Polisi 
bersama TNI telah diterjunkan 
ke Distrik Paro tersebut untuk 
menyelamatkan 16 sandera. 

Kepala Polri Jenderal (Pol) 
Listyo Sigit Prabowo menga- 
takan, tim gabungan sedang 
mencari keberadaan pilot dan 
penumpang pesawat Susi Air. 


”Terkait dengan perkem- 
bangan pilot dan penumpang 
yang diamankan KKB (kelom- 
pok kriminal bersenjata), saat 
ini memang sedang dalam pen- 
carian. Kami, tim gabungan dari 
Operasi Damai Cartenz, saat ini 
sedang melakukan operasi pen- 
carian. Hasilnya nanti akan ka- 
mi informasikan,” kata Listyo 
dalam konferensi pers di Istana 
Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2). 

Menurut Kepolisian Daerah 
(Polda) Papua, kelompok Egia- 
nus membakar pesawat Susi Air 
PK-BVY setelah pesawat men- 
darat di Lapangan Terbang Dis- 
trik Paro pada pukul 06.17 WIT. 
Sebelumnya, pesawat ini ter- 
bang dari Bandara Internasio- 
nal Mozes Kilangin, Timika, 
Kabupaten Mimika, pukul 
05.33 WIT. 

Kepala Polda Papua Inspek- 
tur Jenderal Mathius Fakhiri, 
yang dihubungi dari Jayapura, 
Selasa (7/2), mengatakan, KKB 


Kebangkitan Baru 


(Sambungan dari halaman 1) 


NU merupakan abad riyadhah 
(melatih diri) dan abad tirakat 
(usaha) dari para wali, kiai, dan 
segenap warga pencinta NU. 
Mereka dalam keadaan apapun 
tak pernah berhenti meyakini 
berkah NU adalah bekal masa 
depan yang lebih mulia bagi 
semua. 

”Tirakat satu abad menjelma 
berkah raksasa, tirakat satu 
abad — mendigdayakan NU, 
Hari ini kita melangkahkan kaki 
memasuki gerbang abad kedua 
NU. Tak ada yang lebih patut 
untuk kita lakukan pada ke- 
sempatan seperti ini selain ber- 
syukur kepada anugerah Ilahi,” 
katanya. 

KH Miftachul Akhyar me- 
ngatakan, memasuki abad ke- 
dua, NU diharapkan menjadi 
organisasi yang emik dan 
satu komando. Selain itu, warga 
nahdliyin perlu menata mental 
yang lebih kuat sehingga tidak 
mudah terbawa arus pihak luar. 
NU harus menegaskan prinsip, 
kepribadian, mental, dan sema- 
ngat melakukan kebaikan. 

Sementara itu, Ketua Panitia 
Harlah Satu Abad NU Erick 
Thohir mengatakan, sebagai 
organisasi Islam terbesar, NU 
sudah berdiri melintas zaman, 
mulai dari masa penjajahan, 
kemerdekaan, reformasi, hing- 
ga era digital. NU tetap relevan 
dan dicintai. Para tokoh 
NU pendahulu telah mencip- 
takan fondasi yang kokoh. Ia 
berharap agar NU daj 
melihara nilai dan tradi 
Nusantara untuk generasi pe- 
nerus bangsa. 

Erick yang mengutip hasil 
jajak pendapat Kompas me- 
nyampaikan, ada 71,8 persen 
masyarakat menganggap NU 
telah turut memperkuat ni- 
lai-nilai kebangsaan Indonesia. 
Sementara 81 persen masya- 
rakat Indonesia yakin dan sa- 
ngat yakin NU akan memberi 
manfaat yang semakin baik un- 
tuk NKRI. "Artinya, energi po- 
sitif NU harus terus dipertahan- 
kan,” ujarnya. 

Resepsi Puncak Satu Abad 
Nahdlatul Ulama diawali rang- 
kaian ritual keagamaan yang 
dimulai pukul 00.00. Para pe- 
serta resepsi telah memadati 
area di dalam dan di luar Gelora 
Delta Sidoarjo sejak malam ha- 
ri. Kepadatan massa semakin 
tinggi seiring semakin banyak 
warga dari luar kota yang baru 
tiba di lokasi acara, Peserta re- 
sepsi terlihat hingga radius se- 
kitar 2 kilometer di luar sta- 
dion. 


Piagam muktamar 

Sebagai bagian dari rangkai- 
an resepsi, mantan Rais Aam 
PBNU KH Mustofa Bisri atau 
Gus Mus dan Yenny Wahid 
membacakan piagam rekomen- 
dasi hasil Muktamar Interna- 
sional Fikih Peradaban yang di 
gelar sehari sebelumnya. Pia- 
gam dibacakan dalam bahasa 


Arab oleh Gus Mus, kemudian 
dibacakan dalam bahasa Indo- 
nesia oleh Yenny. 

Piagam berjudul "Tekad Satu 
Abad Nahdlatul Ulama” itu ber- 
isi sebagai berikut: "Nahdlatul 
Ulama berpandangan bahwa 
pandangan lama yang berakar 
pada tradisi fikih klasik, yaitu 
adanya cita-cita untuk menya- 
tukan umat Islam di bawah 
naungan tunggal sedunia atau 
negara khilafah, harus diganti- 
kan dengan visi baru demi me- 
wujudkan kemaslahatan umat. 
Sebab, cita-cita “mendirikan 
kembali negara khilafah dalam 
hubungan berhadap-hadapan 
dengan non-Muslim bukanlah 
hal yang pantas diusahakan dan 
dijadikan sebagai sebuah aspi- 
rasi. Hal ini terbukti pada 
akhir-akhir ini melalui upaya 
mendirikan Negara Islam di 
Irak dan Suriah”. 

Yenny melanjutkan, usaha 
semacam ini niscaya akan ber- 
akhir dalam kekacauan dan jus- 
tru berlawanan dengan tuju- 
an-tujuan pokok agama atau 
magashidu syariah yang ter- 
gambar dalam lima prinsip: 
menjaga nyawa, menjaga aga- 
ma, menjaga akal, menjaga ke- 
luarga, dan menjaga harta. 

Ia mengatakan, usaha-usaha 
untuk mendirikan kembali ne- 
gara khilafah bertabrakan de- 
ngan tujuan-tujuan pokok aga- 
ma tersebut. 

Lebih dari itu, jika akhirnya 
berhasil, usaha-usaha ini juga 
akan menyebabkan runtuhnya 
sistem negara-bangsa serta me- 
nyebabkan konflik berbau ke- 
kerasan yang akan menimpa 
sebagian besar wilayah di dunia. 
Sejarah menunjukkan, keka- 
cauan karena perang akhirnya 
akan selalu didampingi peng- 
hancuran yang luas atas rumah 
ibadah, hilangnya nyawa ma- 
nusia, hancurnya akhlak, ke- 
luarga, dan harta benda. 

“Dalam pandangan Nahdla- 
tul Ulama, cara yang paling 
tepat dan manjur untuk me- 
wujudkan kemaslahatan umat 


Islam sedunia adalah dengan | 


memperkuat kesejahteraan dan 
kemaslahatan seluruh umat 
manusia, baik Muslim maupun 
non-Muslim, serta mengakui 
adanya persaudaraan seluruh 
manusia, anak cucu Adam,” ujar 
Yenny. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) berikut piagamnya, kata 
Yenny, tidak sempurna dan ma- 
sih mengandung masalah. Na- 
mun, piagam PBB dimaksudkan 
sejak awal sebagai upaya meng- 
akhiri perang yang amat me- 
rusak dan praktik-praktik bia- 
dab yang mencirikan hubungan 
internasional sepanjang sejarah 
manusia. Karena itu, Piagam 


PBB dan PBB itu sendiri bisa | 


menjadi dasar yang paling ko- 
koh dan yang tersedia untuk 
mengembangkan fikih baru gu- 
na menegakkan masa depan 
peradaban manusia yang damai 
dan harmonis. 
(NIK/WKM/DIA/SYA/WER) 


| Presiden Respons Turunnya Indeks Persepsi Korupsi 


menyandera Mertens dan 15 
pekerja infrastruktur di Distrik 
Paro, Kabupaten Nduga. Ke- 
lompok tersebut disinyalir telah 
membawa 16 sandera mening- 
galkan Paro. 

Kepala Bidang Hubungan 
Masyarakat Polda Papua Komi- 
saris Besar Ignatius Benny Ady 
Prabowo di Jayapura mengata- 
kan, Polda Papua dan Kepo- 
lisian Resor Nduga masih ber- 
konsolidasi untuk menemukan 
sandera. Menurut Ignatius, di- 
duga pesawat Susi Air dibakar 
KKB ketika akan mengevakuasi 
15 pekerja infrastruktur di Paro. 
Rencana evakuasi dilakukan se- 
telah mendapatkan ancaman 
dari Egianus. 

"Tim gabungan dari Satgas 
Damai Cartenz, Polres Nduga, 
dan TNI akan diterjunkan ke 
Distrik Paro. Para pekerja ini 
membangun fasilitas puskes- 
mas di Paro. Mereka dituduh 
sebagai agen intelijen karena 


Presiden Joko Widodo didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menko Polhukam Mahfud MD, 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit 
Prabowo (dari kiri ke kanan) seusai menyampaikan berbagai hal terkait dengan korupsi, khususnya 
turunnya Indeks Persepsi Korupsi 2022, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Presiden 
menegaskan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. 


Solidaritas untuk Turki dan Suriah 


(Sambungan dari halaman 1) 


tempat tinggal sementara. 

Adapun KBRI Damaskus 
menghubungi beberapa rumah 
sakit dan klinik di lokasi ben- 
cana di Suriah. Sejauh ini belum 
ditemukan ada warga Indonesia 
yang menjadi korban gempa di 
Suriah. 

Sejumlah lembaga di Indo- 
nesia telah menyiagakan tenaga 
untuk dikirim ke Turki. Ketua 
Umum Palang Merah Indonesia 
(PMI) Jusuf Kalla mengatakan, 
PMI akan mengirimkan ban- 
tuan dana 70.000 dollar AS un- 
tuk Turki dan 30000 dollar AS 
untuk Suriah. Dana disalurkan 
melalui Bulan Sabit Merah Tur- 
ki dan Bulan Sabit Merah Su- 
riah. 


Penyelamatan 


Pemerintah Turki menutup 
jalan menuju Gaziantep, Hatay, 
Adana, dan Kahramanmaras. 
Semua kendaraan yang tak 
mengangkut bantuan dan ang- 
gota tim tanggap darurat di- 
larang masuk ke provinsi ter- 
dampak bencana. 

Wakil Presiden Turki Fuat 
Oktay mengatakan, keputusan 
itu diambil untuk memperlan- 
car pengiriman bantuan ke lo- 
kasi bencana. Ankara menetap- 
kan Adana sebagai terminal pe- 
ngumpulan bantuan sebelum 
didistribusikan. 

Pemerintah Turki juga me- 
nutup bandara di empat pro- 
vinsi itu. Sebagian landasan dan 
landas pacu bandara-bandara 
itu rusak akibat gempa, mem- 
buat pengiriman bantuan tak 
bisa cepat dilakukan. Pengirim- 
an hanya dapat dilakukan de- 
ngan mobil. Di tengah salju, 


tidak memiliki identitas diri 
yang lengkap,” ujar Ignatius. 
Negosiasi 

Juru bicara Tentara Pem- 
bebasan Nasional Organisasi 
Papua Merdeka (TPN-OPM), 
Sebby Sambom, mengatakan, 
pembakaran pesawat Susi Air 
PK-BVY dilakukan kelompok 
Egianus Kogoya. TPN-OPM 
langsung menahan pilot setelah 
pembakaran dan lima penum- 
pang telah dibebaskan. 

Sebby menyatakan, penyan- 
deraan Mertens ini mengulang 
kembali aksi TPN-OPM di dae- 
rah Mapenduma, Kabupaten 
Nduga, tahun 1996. Dalam aksi 
tersebut, TPN-OPM menyan- 
dera sejumlah peneliti Taman 
Nasional Lorenz. 

"Kondisi Mertens masih se- 
hat hingga kini. TPN-OPM 
akan menegosiasikan pembe- 
basan Mertens dengan Peme- 
rintah Indonesia,” kata Sebby. 


Pesawat Dibakar di Nduga 


pengiriman bantuan tak mudah 
dilakukan. 

Kementerian Luar Negeri 
Pakistan mengumumkan, satu 
pesawat C-130 dan satu pesawat 
komersial yang dioperasikan 
Pakistan International Airlines 
(PIA) telah menuju Turki. Pe- 
sawat itu mengangkut bantuan 
dan petugas tanggap darurat. 

Palang Merah China mengi- 
rimkan bantuan 400000 dollar 
AS untuk Suriah dan Turki. 
Beijing juga menyiapkan ban- 
tuan awal senilai 5,9 juta dollar 
AS bagi kedua negara. 

Tim penyelamat dari Rusia 
telah dikirimkan pula ke Suriah. 
Rusia mengoperasikan sejum- 
lah pangkalan militer di Suriah. 
Rusia mengirimkan 300 ang- 
gota tim tanggap darurat ke 
lokasi bencana. 

Dari AS, 100 petugas pema- 
dam kebakaran Los Angeles 
County dan ahli struktur, ber- 
sama dengan beberapa anjing 
terlatih khusus, diterbangkan 
ke Turki untuk mendukung 
operasi penyelamatan. 

Pencarian pun dilakukan le- 
wat satelit. Uni Eropa memin- 
dai lokasi bencana dengan sate- 
lit Copernicus. Pemindaian ter- 
utama dilakukan untuk men- 
cari obyek yang memancarkan 
panas di bawah reruntuhan ba- 
ngunan. Jika obyek terdeteksi, 
kemungkinan ada korban ter- 
timbun dan perlu segera di- 
selamatkan. 

Gelombang pertama tim da- 
rurat Uni Eropa menuju Turki 
pada Senin malam. Sejumlah 
anggota UE tengah memobi- 
lisasi tim tanggap darurat per- 
kotaan untuk dikirim ke Turki. 
Mereka terlatih menyelamat- 
kan orang yang tertimbun re- 


Juru bicara Jaringan Damai 
Papua, Yan Christian Wa 
nussy, menyesalkan aksi | 
'TPN-OPM itu karena berdam- 
pak besar bagi pelayanan publik 
untuk masyarakat setempat. 

”Kami meminta agar 
TPN-OPM menghentikan aksi | 
kekerasan dan menempuh cara 
damai dalam perjuangannya. 
Aksi mereka akan memicu ope- 
rasi militer di daerah tersebut,” 
ucap Yan. 

Sementara itu, Juru Bicara 
Kementerian Perhubungan 
Adita Irawati melalui pernya- 
taan pers mengatakan, Direk- 
torat Jenderal Perhubungan 
Udara telah menerima laporan 
awal terkait dengan pembakar- 
an pesawat Susi Air di Nduga. 

Saat ini, Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara Kemen- 
terian Perhubungan terus ber- 
koordinasi dengan TNI AU 
untuk mengobservasi kondisi 
Paro. (FLO/CAS) 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


runtuhan bangunan. 


Tantangan 


Penyelamatan korban mene- 
mui sejumlah tantangan. Cuaca 
menjadi penyebab utama pe- 
nyelamatan tidak bisa segera 
dilakukan. Suhu di sekitar lo- 
kasi kejadian bisa kurang dari 
minus 5 derajat celsius saat 
siang dan lebih dingin lagi saat 
malam. Sejak sebelum gempa 
hingga sekarang, salju turun di | 
berbagai lokasi bencana. | 

Tantangan di Suriah adalah | 
negeri itu masih dilanda perang | 
saudara. Sebagian lokasi ben- | 
cana dikendalikan kubu peras | 
berontak dari beragam faksi. | 

Koordinator Kantor Perseri- | 
katan Bangsa-Bangsa (PBB) di | 
Suriah El-Mostafa Benlamih | 
mengatakan, PBB berusaha me- 
mastikan semua korban men- 
dapatkan bantuan. PBB mem- 
pertimbangkan sejumlah opsi | 
untuk mengirimkan bantuan ke 
korban di Suriah. Opsi itu ter- 
masuk mengirimkan bantuan 
dari Turki karena jaringan jalan 
dan jembatan Turki lebih baik | 
dibandingkan dengan Suriah. | 

Berbagai organisasi amal dan 
tanggap darurat di lokasi ben- 
cana meminta bantuan segera 
dikirim. Pada tahap awal amat 
mendesak untuk menambah 
tim pencari. Badan penanggu- 
langan bencana Turki, AFAD, 
menaksir lebih dari 10.000 ba- | 
ngunan hancur di empat pro- | 
vinsi terdampak gempa. | 

| 
| 


Dikhawatirkan masih banyak 
orang tertimbun di bawah re- 
runtuhan bangunan. Hampir 
13.000 orang dikerahkan untuk | 
mencari korban. | 

(AFP/REUTERS/AP/RAZ/DNE/ 
MHD/JOS/WKM/CAS) 


Tak Jemu Merawat 


(Sambungan dari halaman 1) 


fungsi lahan, terjadi sedimentasi, hingga sampah bertebaran 
di mana-mana. Setiap tahun, air kali itu melimpah, Banjir. 

Bersama istri dan teman masa kecilnya, sedikit demi 
sedikit Usman mulai bergerilya. Keinginannya sederhana, 
yakni mengubah Ciliwung agar lebih baik. Pijakan awal 
mereka tidaklah mudah. 

"Kata mereka, 'Siape elu, larang-larang gue buang sampah di 
kali, emang kali ini punya elu? Waktu kita bawa petugas juga 
mereka bilang, 'Lho, kalau gue enggak buang sampah di sini, 
kerja elu apa?” tutur pria yang juga akrab disapa Mat Peci ini. 

Tidak berhenti di situ, Usman juga menghadapi berbagai 
rintangan, seperti berhadapan dengan organisasi masyarakat, 
kontak fisik dengan warga sekitar, dan dianggap mengklaim 
lahan warga. Namun, keteguhan hatinya tidak goyah. 

Melalui perkumpulan masyarakat, seperti PKK, karang 
taruna, RT, dan RW, Usman mengajarkan cara mengelola 
sampah, salah satunya dengan program bank sampah. Se- 
telah dirasa cukup berhasil mengurangi intensitas warga di 
kampungnya membuang sampah ke Ciliwung, Usman ber- 
keliling dan mengedukasi warga lainnya. 

Kemudian berdirilah Sekolah Edukasi Sungai Ciliwung di 
Srengseng, Jakarta Selatan, pada akhir 2016. Anak-anak 
dilatih mengelola sampah, menanam pohon, membuat ta- 
naman hidroponik, serta membuat kolam. Meski pelatihan 
itu tampak ideal, berbagai tantangan tetap ada. 

"Begitu pulang ke rumah, anak-anak lihat kakaknya, ba- 
paknya buang sampah sembarangan hingga akhirnya kem- 
bali lagi. Jadi, (upaya ini) harus didukung oleh semua pihak, 
keluarga dan lingkungan,” ucapnya. 

Penanganan sampah di Ciliwung tidak hanya menjadi 
tanggung jawab komunitas pencinta lingkungan semata, 
tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Usman berharap 
apa yang telah dilakukan selama belasan tahun di salah satu 
area bantaran Sungai Ciliwung dapat menjadi contoh di 
wilayah lain tentang bagaimana mencintai lingkungan. 


Tidak mudah 


Selain memberikan pemahaman cinta lingkungan pada 
masyarakat, Mat Peci menyumbangkan anggota komuni- 
tasnya bagi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas 
Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Salah satunya, Muji (41). 

Muji kini telah sembilan tahun merawat Ciliwung. Setiap 
hari ia bersama 60 anggota lain bekerja pukul 07.30-15.30. 
Ada sekitar 10 area aliran sungai dan saluran penghubung 
yang harus mereka bersihkan. 

"Awalnya hanya ingin refreshing dari kerja di proyek. 
Lambat laun nyaman dan cocok dengan kegiatan mem- 
bersihkan sungai,” kata pria asal Brebes, Jawa Tengah, itu. 

Muji pernah terkena penyakit cacing yang masuk hingga 
ke dalam kulitnya karena terus berkubang di kali yang kotor, 
Bahkan, salah satu temannya sampai mendapat penanganan 
khusus dari dokter spesialis kulit. Selain risiko penyakit 
kulit, pekerjaan Muji juga turut mengancam keselamatan- 
nya. Hal itu terutama terjadi ketika air sungai sedang naik. 

Salah satu pengalaman yang tertancap dalam ingatan 
Muji adalah ketika ada sumbatan sampah di area Kampung 
Melayu pada akhir 2014. "Waktu itu ada kuncian (penyum- 
batan sampah) karena pohon tumbang. Mungkin ada ben- 
tangan sampah sampai sekitar 150 meter,” katanya. 

Setelah berusaha menjebol sampah selama dua hari de- 
ngan peralatan ala kadarnya, akhirnya tumpukan sampah itu 
berhasil diurai dan aliran kali kembali normal. 

Kini, penyumbatan tersebut sudah h: ii 
ditemuinya lagi. Menurut ayah dua anak 
yang membuang sampah ke sungai sudah jauh berkurang. 

“Saat ini hanya perlu perawatan dan tetap membersihkan 
sampah serta longsoran meski tidak bisa steril lantaran 
terkendala akses perahu. Jadi, kami hanya menyusur dari 
darat, mencari sampah yang kelihatan mata,” ucapnya. 

Usman dan Muji hanyalah bagian kecil dari warga yang 
peduli Ciliwung, salah satu sungai utama di Jakarta. Dari 
mereka, kebiasaan warga membuang sampah sembarangan 
sedikit banyak dikikis. Awal baik untuk mengatasi banjir, 
menjadikan Jakarta lebih aman bagi semua warganya. (Z08) 


Antara Industri Media 


(Sambungan dari halaman 1) 


informasi bagi publik. Tak heran saat ini masyarakat global 
pun mengalami fenomena menghindari pemberitaan (news 
avoidance) dan kelelahan terhadap berita (news fatigue). 

Fenomena ini juga dapat dilihat dalam Reuters Digital 
News Report 2022 yang melaporkan, 48 persen publik 
global sudah tidak percaya dengan pemberitaan yang ter- 
sebar di media mana pun. 

Sementara itu, untuk konteks Indonesia, dapat merujuk 
pada hasil survei Kompas. Sebanyak 53,2 persen responden 
mengaku bahwa televisi menjadi kanal berita yang paling 
dipercaya informasinya, diikuti media sosial. "Televisi dapat 
dinikmati publik secara gratis sehingga tinggi diakses dan 
dipercaya publik,” kata Haryanto. 

Munculnya media sosial di urutan kedua sebagai kanal 
berita yang dipercaya publik tentu menjadi tantangan bagi 
Kementerian Komunikasi dan Informatika serta polisi siber. 
Di media sosial, banyak akun yang menyajikan beragam 
informasi yang tidak melalui proses kurasi. Hoaks dan dis- 
informasi juga paling mudah tersebar di media sosial. 

Selain itu, aspek merek (brand) suatu perusahaan media 
pers bukan lagi hal yang menentukan kepercayaan publik 
dalam mengakses informasi. Ketika para responden ditanya 
tentang alasan utama dalam memercayai pemberitaan di 
media massa, berita yang memuat sumber informasi dari 
pihak berwenang (misalnya berisi data resmi, rilis lembaga, 
dan pernyataan tokoh) menjadi pertimbangan kuat bagi 34,7 
persen responden. Sementara itu, merek media massa hanya 
dipilih oleh 6,2 persen responden. 

”Fenomena konsumsi publik kini menunjukkan konsumen 
tidak setia lagi pada sebuah brand, tetapi memilih berda- 
sarkan kebutuhan,” ucap Haryanto, Menurut dia, kebutuhan 
konsumen sangat variatif dan perusahaan media perlu me- 
lihat kebutuhan atau kepentingan setiap generasi konsumen. 
Misalnya, generasi Z lebih membutuhkan berita terkait de- 
ngan kemandirian finansial atau isu-isu lingkungan hidup. 

Terkait dengan sumber berita yang tepercaya, dosen Ilmu 
Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, 
mengatakan, lembaga pers perlu mendekatkan diri dengan 
pembaca selaku konsumen informasi. "Masyarakat perlu 
diedukasi soal konten jurnalistik yang baik, perlu dikenalkan 
layaknya menawarkan makanan yang sehat,” ujarnya. 

(YOHANES MEGA HENDARTO/LITBANG KOMPAS) 


STAF REDAKSI: Sri Hartati Samn 
K MPA Sihartoe, Yono Aha. Danu K 
za Hidayat, Emiliu 


Putranto, Simo 
Adenensi 


s Kristanto, BE Satr 


Imtibda No. 1 


oigextur BISNIS: Lukminto Wil 
GM EVENT: Luk 0, B 
115.000/mmk, belum termasi 


Jakarta 


ertambang altar, Agrian abanayah, No 
Paschalia Judith Justiari, Satrio Pangarso Wisang 

an Alfajri, Stefanus Ato, 
R LAMPUNG: Vina Oktavia, BANDUI 
"yanat Indra Riatmoka, SURABAYA: Agnes 
“Ko. KENDARI: Sal Rijal Yunus, MAN adi 
Wakil), GM SUMBERDAYA MANUSIA/OPERASIONAL: dir 
pas Lantai 5, JI. Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 TELEPON: 
/PC/1969 tanggal Z1 Januari 1969 


Novi Eastiyanto (Wakil), 


pembayaran di muka 
MINGGU 18.06-16.00  BAGIAN LAYANAN PELANGGAN: GD KOM DIA, LEPON: 
Sa toag 01000164325 KHUSUS BAGIAN IKLAN, BCA 012 300679” TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 53679909 DAN 5367 0599 ONLINE: ho 


'@ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya maksimal 5.000 karakter, dengan disertai identitas, foto, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan nomor rekening. Artikel dikirim dalam format digital ke alamat opini@kompas. 


(cetak maupun digital yang tetap merupakan bagian dari harian "KOMPAS". 


MALANG: 
anus, PONTanAK, 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


ALAN SIRNA ENGAAN 2. BEAST ARI 
ANGGOTA SERIKAT PENERGI SURAT KABAR 11/A/2002 


DIREKTUR KERJA SAMA ANTARLEMBAGA: 
Wakil), TARIF IKLAN: Reguler (umurn/display) BW Ro 165 


PERCETAKAN: PT Gr 


PBALIKPAPANe 


nara 
IG JI 


200.000 « 


0 Maria Le 


2062 6699 PUSAT LAYANAN IKLAN: (021) 2567 6D 
ONGKOS KIRIM/BULAN REKENING: B1 
IM Gent Nomor Oia GOA 3 0 E-MAIL REDAKSI: 


Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apapun yang dikirim ke harian "KOMPAS" dapat diterbitkan dalam format 


yu Haryo P, Ilham Khoiri, Agnes 
Rita Sulistyawati, M, Hil 


Krisna Yogatama, 
ansiskus Wisnu 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen No. 013/SK/Menpan/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, 
AN 


(Wakil), GM MARKETING: 
min 200 mmk maks 1020 mmk Rp: 75.000/mmk, FC min 
SENIN S/D JUMAT 08-30-1620, SABTU 08.30-12.00, 

Kota No, 14132806 6 BRI 


delis Novan Tertyan, Juanda 


KOMPAS, R 


ABU, 8 FEBRUARI 2023 


16 


NAMA & PERISTIWA 


DWI SASONO 


Bapak Galak 


erperan sebagai bapak yang galak, ko- 
lot, dan mengekang anak perempu- 
annya, aktor Dwi Sasono mesti si- 
ap-siap "dimusuhi” penggemar, terutama pa- 
ra ABG. Saat diperkenalkan kepada audiens 
yang hadir pada gala premier film versi 
remake Gita Cinta dari SMA, Senin 
(6/2/2023), sejumlah remaja menyorakinya. 

”Maaf, ya, saya (berperan kolot dan galak) 
begitu sebetulnya supaya nanti bapak-bapak 
yang menonton filmnya bisa sekalian bere- 
fleksi. Saya memberikan contoh dan mereka 
lantas bisa berkaca sekaligus menilai sendiri. 
Oh, ternyata saya kok bisa jadi seperti itu juga, 
ya? Iya, kan? Ha-ha-ha,” ujar Dwi dari atas 
panggung. 

Dalam kehidupan nyata, Dwi adalah ayah 
dengan tiga anak remaja, salah satunya aktor 
film remaja perempuan yang tengah naik 
daun, Widuri. 

Karakter ayah galak juga pernah Dwi 
perankan sebelumnya dalam film Dua Garis 
Biru (2019). Film itu sukses menyedot lebih 
dari 2,5 juta penonton. 

Dalam film Gita Cinta dari SMA garapan 
lara Monty Tiwa, Dwi berperan sebagai 


Toto Sastroatmodjo, ayah dari Ratna Suminar 
(Prilly Latuconsina). Keluarga mereka baru 
pindah ke Bandung. Di sekolahnya, Ratna 
bertemu dan jatuh cinta dengan seorang 
murid cerdas jago bermusik, Galih Rakasiwi 
(Yesaya Abraham). (DWA) 


Anak 


Adriana Chandra Ardy 
Rico Chandra Ardy 
Jovan Chandra Ardy 


Kakak/Kakak Ipar 


Sohat Chairil - Meilanie 


Sohet Chairil — Lily Lawandra 


Alm. Sohit Chairil - Henny Harti 


Roselina Chairil - Ho Tjung Ling 
Sohot Chairil - Ngoei Fui Lan 


Adik/Adik Ipar 


Rosni Chairil - Kwetariko Lawandra 


Sohut Chairil - Celeste Obersteller Chairil 


e-mail: desk.budaya@kompas.id 


Harry Styles 


Perjalanan 
Menemukan 


Makna "Rumah: 


Sekitar 12 tahun lalu, seorang pemuda berusia 16 tahun - 


yang bekerja di toko kue mengikuti audisi musik The X 
Factor. Suara dan penampilannya spontan mencuri 
perhatian juri. Sejak itu, sang pemuda bernama Harry 
(Edward) Styles menjalani karier musik dan menjadi salah 
satu penyanyi solo pria terbaik. 


Harry Styles menutup wajahnya. Dia terkejut 
saat diumumkan sebagai peraih Album of The 
Year Grammy Awards 2023. Pengumuman 
disampaikan seorang penggemar yang dit- 
unjuk pembawa acara Travor Noah untuk naik 
ke atas panggung di Crypto.com Arena, Los 
Angeles, AS, Minggu (5/2/2023) malam. 

Diatas panggung, Harry langsung memeluk 
sang penggemar. Ta masih tak percaya album 
Harry's House mengalahkan karya musisi le- 
gendaris, termasuk ABBA (Voyage), Adele 
(30), Beyonce (Renaissance), dan Coldplay 
(Music of the Spheres). "Saya terinspirasi oleh 
setiap artis dalam kategori ini. Saat sendirian, 
saya mendengarkan merek: ata Styles. 

Malam itu, Styles dinominasikan untuk 
enam kategori, termasuk record dan song of the 
year. Ta juga memenangi Best Pop Vocal. "Saya 
merasa sangat bersyukur. Bisa membuat al- 
bum ini bersama dua teman terbaik adalah 
kebahagiaan terbesar saya. Terima kasih ke- 
pada semua yang mendukung. Patut diingat, 
tidak ada yang namanya (album) terbaik,” kata 
Styles. 

Harry's House merupakan album solo ke- 
tiganya setelah album perdana dengan judul 
namanya sendiri (2017) dan Fine Line (2019). 
'Tiga belas lagu dalam album direkam di Ing- 
gris, Amerika Serikat, dan Jepang pada tahun 
2020-2021. 

Dalam wawancara dengan Apple Music, 
Styles menuturkan, judul albumnya terin- 
spirasi dari karya musisi Jepang, Haruomi 


Menantu 
Kim Han Su 


Keponakan 


Merry Natalia Chairil & Romyus Permana 
Elisabeth Priska Chairil & Julius Evan Kristianto 
Angelica Octavia Chairil & Eka Surya Wijaya 


Denty Piawai Nastitie 


Hosono, pada tahun 1970-an, bertajuk Hos- 
ono's House. Dalam prosesnya, Styles me- 
nyadari istilah rumah bukan sekadar me- 
nunjukkan lokasi, tetapi menggambarkan di- 
namika dan isi kepalanya alias sesuatu yang 
lebih internal. Itulah yang membuat lagu-lagu 
dalam album ini dinilai memiliki unsur re- 
flektif dan introspektif. 

Lagu ”Matilda”, misalnya, ditulis Styles ke- 
tika ia menjalin hubungan dengan seseorang 
yang sedang melalui masa sulit. Sementara 
lagu ”Boyfriends” menceritakan relasi asmara 
yang tak selamanya mulus dan tak selamanya 
seseorang memperlakukan orang lain dengan 
baik. "Di dalam 'rumah' saya memainkan 
musik menyenangkan, musik yang sedih,” 
ujarnya. 

Perjalanan Styles menemukan makna 
”rumah” tak berjalan mudah. Mulanya, ia 
menargetkan tur dimulai pada April 2020. 
Pandemi Covid-19 membatasi aktivitasnya. 
Untuk pertama kali ia merasa sulit untuk slow 
down setelah keluar dari kelompok musik One 
Direction pada 2016. 

Seperti kebanyakan orang, ia sering ber- 
baring sambil mengamati langit-langit kamar. 
Dia menyadari kesibukan membuatnya sulit 
berdialog dengan masa lalu. Keadaan ter- 
kungkung di rumah membuatnya lebih dekat 
dengan diri sendiri dan menginspirasinya 
membuat lagu. "Itulah saatnya saya menyadari 
perasaan 'pulang' bukan sekadar sesuatu yang 
kamu dapatkan dari rumah, tetapi dari sesuatu 


APP/PREDERIC I BROWN 


Harry Styles 


Lahir: 1 Februari 1994 
Asal: Holmes Chapel, Inggris 
Album Solo: 
- Harry Styles (2017) 
- Fine Line (2019) 
- Hamys House (2022) 
Penghargaan Grammy: 
- Album of the Year (Harrys House) 2023 
- Best Pop Vocal (Harrys House) 2023 
- Best Pop Solo Performance (Watermelon Sugar) 


yang lebih internal di dalam diri sendiri,” 
katanya, dikutip dari Bustle. 


Audisi 


Styles dibesarkan di Holmes Chapel, 
Cheshire, Inggris, oleh orangtuanya, Anne 
Twist dan Desmond Styles. Orangtuanya 
bercerai ketika ia berusia tujuh tahun. 
Selanjutnya, Styles dan kakak perempu- 
annya, Gemma, dibesarkan sang ibunda. 

Bakat Styles sudah terlihat ketika ia 
sekolah di Holmes Chapel Comprehen- 
sive School. Dia menjadi lead singer pada 
kelompok musik White Eskimo, Pada 
2010, sang ibunda mendorong Styles un- 
tuk mengikuti audisi The X Factor. 

Di hadapan ribuan penonton, remaja 
dengan rambut ikal itu membawakan lagu 
Hey, Soul Sister dari Train. Ia tampil 
kurang percay: untuk lagu 

Styles baru memenangkan hati juri se- 
telah membawakan lagu kedua, Isn't She 
Lovely yang ditulis Stevie Wonder, tanpa 
iringan musik. Su: ya yang merdu me- 
mikat dua dari tiga juri, termasuk Simon 
Cowell. Pemuda itu kemudian terpilih 
mengikuti kompetisi. 


Di Rumah Lippo Karawaci 


Usia 59 Tahun 
Rumah Duka : 


Grand Heaven Jakarta Lt. 
Akan dimakamkan di San Diego Hills, hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, 


1, President Suite 102-103 


berangkat dari rumah duka pada pukul 09:00 WIB 
Jadwal Misa : 


Kami yang berduka : 
Suami : Ardy Wardhika 


Cucu 

Eden Rose Kim 
Eva Penelope Kim 
Ken Sangwon Kim 


Cucu Keponakan 


Angelina Octavia Chairil 


Mario Christy Chairil & Martha Ariesta 


Maria Christina Chairil 
Nadya Kristina Chairil & Mani Miri 


Kevin Chairil 


Ray Agustian Chairil - Tiffany Dewi Rachim 
Stellananda Chairil - Gunawan Suvarna 


Nova Megantara - Kevin Wang 


Abrianna Elke Chairil 


Clarence September Lawandra 


Orlanda Agustus Lawandra 
Dave April Lawandra 


Ira Nadine Chairil 


Rani Chandra Chairil K 
Sebastian Arif Chairil 


Moira Evangeline Chairil 
Meir Evano Chairil 


River Kai Chairil 
Lashira Athalia Suvarna 
Shaline Shaliha Suvarna 


Baca artikel lainnya seputar Sosok M4 Im) 


Dari ajang pencarian bakat itu, dia 
bergabung dengan Niall Horan, Zayn Ma- 
lik, Liam Payne, dan Louise Tomlinson, 
membentuk One Direction. Kelompok ini 
tampil sebagai peringkat ketiga dalam 

final kompetisi. 

One Direction mengeluarkan al- 
bum pertama berjudul Up All 
Night, pada 2011 yang me- 
/ nempati posisi kedua di UK 
Albums Chart dan posisi per- 
tama di tangga album Bill- 

board 200. 

Pada 2016, kelompok mu- 
sik ini memutuskan istirahat 
dari rekaman dan tur musik. 

Styles pun menjalani karier 
solo. Setahun kemudian ia 
meluncurkan single per- 
tama berjudul "Sign of the 

Times” yang menduduki 

posisi puncak UK Singles 

Chart. Gaya bermusiknya di- 

kenal perpaduan rock, soft 

rock, dan pop. Gaya bermusik itu 
dipengaruhi musisi idolanya, seperti 
'The Rolling Stones, The Beatles, dan Pink 
Floyd. 

Solo album keduanya berjudul Fine Line 
dikeluarkan pada 2019 dan langsung suk- 
ses besar. Ia juga menulis lagu "Wa- 
termelon Sugar” yang memenangi Gram- 
my Awards untuk kategori best pop solo 
performance dan the BRIT Award for 
British single of the year. 

Styles dikenal tak hanya sebagai musisi 
dan penyanyi, tetapi juga aktor. Ia ber- 
main dalam film Perang Dunia II berjudul 
Dunkirk. Sebagai aktor, ia cukup disegani 
dan mendapatkan banyak sambutan po- 
sitif. Ia juga bermain dalam film Don't 
Worry Darling (2022) dan My Policeman. 
Film ini mengambil setting tahun 1950-an 
di pesisir Brighton, Inggris. 

Di luar kehidupan profesional, ia di- 
kenal peduli dengan isu kesehatan mental, 
hak-hak seksualitas, dan kesetaraan gen- 
i Glamour Maga- 
ara rutin meng- 
n mental. 

3 idaknya seminggu 
sekali. Saya merasa saya telah menjaga 
kesehatan fisik, kenapa saya tidak me- 
lakukan hal yang sama pada pikiran saya? 
Banyak emosi yang terasa asing sebelum 
kita menganal: nnya saya ti- 
dak mau 'me , tetapi 
ingin tahu 'hal apa yang bikin saya merasa 
seperti ini”,” ujarnya. 

Melalui karyanya, ia juga mengampa- 
nyekan slogan "Perlakukan Setiap Orang 
dengan Baik (Treat People with Kind- 

”, Kampanye itu dilakukan setelah 


s menuliskan lagu dengan judul yang 
sama dalam album Fine Line. 


Berita Duka Cita 
Telah berpulang dengan damai pada Hari Senin, 6 Februari 2023 pada pukul 08.26 WIB 


Istri/Mami/Mami Mertua/Oma/Adik/Kakak/Tante kami yang tercinta : 


MARIA ANASTASIA ROSNA CHAIRIL 


Misa tutup peti & malam kembang : Kamis, 9 Februari 2023, jam 20.00 WIB 


Valencia Ashley Permana, Jonathan Permana, Jeremy Permana 
Julius Warren Kristianto, Lauren Sienna Kristianto 
Peter Killian Wijaya, Ian Nathaniel Wijaya 


Inspirasi 
Pemuda 
Jepang dan 
ndonesia 
Menyapa Orang 
dengan Kusta 


- 


antangan yang diha- 
dapi organisasi me- 
dia di Indonesia 
ini tertangkap dari 
hasil telaah Europe- 
an Journalism Centre (ECJ). 
Laporan ECJ menunjukkan, ik- 
lim industri media di Indon: 
sesungguhnya belum seha 
Salah satu indikatornya dap: 
dilihat dari paradoks organisa 
media, yakni membeludaknya 
jumlah — perusahaan — pers, 
tetapi tak diimbangi dengan 
tingkat profesionalisme yang 
mumpuni. 

Sebagai gambaran, pada 
2020, Dewan Pers memperki- 
rakan ada lebih dari 43.000 pe: 
usahaan media di Indonesi 
Namun, hingga per Januari 
2023, hanya ada sekitar 1.700 
media yang berhasil diverifikasi 
lembaga tersebut. 

Hal ini menunjukkan jumlah. 
media yang sudah terverifikasi 
oleh Dewan Pers tak sampai 10 
persen. Selaras dengan hal itu, 
dari tar 100.000 jurnalis di 
Indonesia, diperkirakan hanya 
11 persen di antara mereka yang 
bisa dikategorikan sebagai jur- 
nalis profesional. 

Selain persoalan profesio- 

a terdapat tekanan dari 
snis yang harus dihadapi 
perusahaan media. Hasil ana- 
lisis ECJ terhadap perkem- 
ekosistem media di In- 
ia menunjukkan perusa- 
haan pers, terutama media ce- 
a lami tekanan luar 


bang: 
done 


saat turunnya jumlah 
. Bel media harus 
gulung tikar dalam waktu lima 
tahun terakhir. 


a 


JENDELA 


KOMPAS 


Gejala ini tak hanya terjadi di 
Indonesia, tetapi juga menjadi 
fenomena global. Merujuk h: 
anali: 
1 


Digital News Reuters 
titute pada Jar 1 2023, tak 
ampai separuh (44 persen) da- 
ri petinggi perusahaan pers di 
dunia yang mc a yakin de- 
ngan situasi bi media se- 
tahun kedepan. 

Di samping itu, nya 
perlima responden s 
mengaku tak yakin dengan 
sa depan industri tersebut. 
mengherankan, dari s ar 4 
persen yang masih yakin de- 
ngan industri media, mereka 
mengaku akan tetap melakukan 
efisiensi, termasuk pengurang- 
an karyawan dalam beberapa 
waktu ke depan. 


Strategi 


Untuk bisa bertahan, orga- 
nisasi media mau tak mau harus 
memutar otak. Strategi pertama 
ialah melakukan konvergensi. 
Secara singkat, strategi ini 
merujuk pada langkah untuk 
mengintegrasikan — teknologi, 
platform, hingga bisnis media 
yang berbeda menjadi satu. 
impulan ini terlihat juga 
dari hasil survei, yakni para 
petinggi media terus konsisten 
menggarap distribusi konten 
pemberitaan di media sosial. 
Selama setahun ke depan, 
hasil riset Reuters Institute 
(2022) menunjukkan, 67 per- 
sen dari petinggi media me- 
nyatakan ingin berinvestasi le- 
bih banyak pada format video 
digital. Hal ini dilakukan untuk 
menangkap pasar anak muda 
seiring” meledaknya jumlah 
pengguna Tiktok. 


RABU 


$ FEBRUARI 202 


3 


Perkembangan teknologi dan perubahan situasi ekonomi 
membawa tantangan bagi organisasi media. Untuk bisa 
bertahan, organisasi media massa harus bisa berinovasi dan 
beradaptasi dengan teknologi baru yang mengubah cara 
masyarakat mengonsunssi informasi. Pada saat yang 


bersamaan, media juga perlu dekat dengan publik agar bisa 
membentuk ceruk audiens. 


Selain mendorong konver- 
gensi, tampaknya para peng- 
usaha media juga melihat bisnis 
berlangganan sebagai model 
yang tepat untuk bertahan di 
tengah tekanan. Hasil survei da- 
ri Reuters menunjukkan s 
gian besar dari perusahaan me- 
dia di dunia melihat penda- 
patan dari langganan akan me- 
ningkat setahun kedepan. Bah- 
i mereka me- 
y ya sumber 
pendapatan itu meningkat ta- 
jam dalam waktu dekat. 

Pengajar di Departemen Il- 
mu Komunikasi UGM, Nyarwi 
Ahmad, menyatakan, disrupsi 
teknologi turut mengubah lan- 
skap media hingga menggerus 
segmen konsumen. ”Bagaima- 
napun harus diciptakan sum- 
ber-sumber pendapatan dari 
masyarakat. Maka, media perlu 
meningkatkan kesadaran di 
tengah masyarakat untuk mau 
membeli konten pemberitaan 
sebagai kebutuhan,” ujar Ah- 
mad. Sebab, meskipun kini se- 
mua orang bisa membuat kon- 
ten “berita”, produk yang di- 
hasilkan masih sulit memenuhi 
standar dan etika jurnalistik 
yang dianut institusi medi: 

Akan tetapi, tidak ada strate- 
gi tunggal bagi institusi media 
untuk menghadapi disrupsi. Se- 
lain inovasi dan perbaikan mo- 
del bisnis, pemerintah juga per- 
r dalam bentuk regulasi. 
Diperlukan regulasi yang bisa 
memberikan posisi tawar lebih 
bagi institusi media sehingga 
mendorong perusahaan raksasa 
digital untuk bekerja sama de- 
ngan media arus utama secara 
adil. 


RANGGA EKA SAKTI 


ANALISIS 


Litbang Kompas 


Untuk bisa 
bertahan, 
organisasi media 
mau tak mau harus 
memutar otak. 


N 
IN AN 


Jumlah Media di Indonesia yang Terverifikasi 


oleh Dewan Pers 


(0.85) 
(uban 
Radio 


Sejumlah negara seperti Aus- 
tralia, melalui Act 2021 (The 
Treasury Laws Amandement), 
sebetulnya sudah mencoba un- 
tuk menerapkan regulasi ter- 
kait hal ini. Akan tetapi, mereka 
ih menemui kegagalan. Sa- 
lah satu penyebabnya, platform 
digital memiliki model bisnis 
sendiri dan merasa t: 
tergantung dengan industri me- 
dia arus utama. 


Tantangan 


Kendati menawarkan poten- 
si finansial yang besar, model 
bisnis langganan mengandung 
tantangan. Pasalnya, kunci dari 
keberhasilan model ini ialah ke- 
percayaan publik terhadap 
pemberitaan dan media sehing- 


ga mereka mau mengonsumsi 
dan membeli produk media. 
Masalahnya, walau kepercaya 
an pada media masih relatif 
tinggi, muncul fenomena news 
@voidance di tengah masyarakat 
secara global. 

Lantas, bagaimana media bi- 
sa meyakinkan para audiens- 
nya? Salah satunya ialah medi 
membuka diri kepada masya- 
. Ibarat tempat ma 
media bisa menunjukkan ” 
pur redaksi” sebagai tempat 
pemberitaan dimasak”, siapa 
saja "koki” yang meramu, dan 
bagaimana kualitas “makanan” 
dikontrol. 

Akhirnya, masyarakat bisa 
yakin bahwa makanan yang di- 
konsumsi itu tak hanya enak 


Sejumlah wartawan 
menyimak keterangan 
kuasa hukum terdakwa 
Putri Candrawathi, Febri 
Diansyah, saat skorsing 
persidangan-di Pengadilan 
Negeri Kelas IA Jakarta 
Selatan, Jakarta, Selasa 
(17/11/2022). 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGRONO 


Total: Detak 
201g 581 Padiolg 
Siber BA 74 
Catok MN 115 
Radio 12 

Tv za2 
Siber 118 


Cetak ma 71 
Radio 0 


V3 
Siber MM 178 


Cetak MI 46 
Radio 14 


170 


Cetak M24 
Radio 12 


v2 
Siber MMMAN 135. 


Siber 19 


INFOGRAFIKJISMAWADI 


tetapi juga bernutrisi. "Jadi,ti- 
dak hanya menghadirkan pro- 
duk, tetapi media juga perlu 
menunjukkan kepada audiens 
bagaimana produk dihadirkan 
dengan cara serius, dengan me- 
ngontrol kuali nya, dilakukan 
orang-orang kredibel, terdidik, 


dan tersertifikasi,” tutur Ah- 
mad. 
Dosen Ilmu Komunikasi 


versitas Indonesia, Pinckey 
Triputra, menyatakan, menci 
takan ceruk audiens ini bisa 
menjadi strategi yang membuat 
media bertahan di tengah per- 
ebutan atensi khalayak. "Salah 
satunya dengan menghadirkan 
konten yang memuat konteks 
isu atau kelokalan tertentu,” 
ujarnya. (LITBANG KOMPAS) 


KOMPAS, RABU, 8 FEBRUARI 2023 


eski sudah di- 

temukan lebih 

dari 3.500 ta- 

hun lalu, karak- 

ter penyebaran 
dan penularan penyakit kusta 
atau lepra belum sepenuhnya 
dipahami. Walaupun sejumlah 
kemajuan dalam terapi atau 
pengobatan kusta terus dicapai 
dan mampu menyelamatkan 
jutaan jiwa, stigmatisasi dan 
diskriminasi penderita kusta 
tetap terjadi. 

Kusta adalah penyakit me- 
nular menahun yang menye- 
rang kulit, jaringan saraf perifer, 
serta mata dan selaput yang 
melapisi bagian dalam hidung. 
Kemunculan lepra umumnya 
ditandai dengan lemah atau 
mati rasa di tungkai dan kaki 
serta timbulnya lesi atau ke- 
rusakan di kulit. 

Penyakit ini dipicu oleh bak- 
teri Mycobacterium leprae dan 
satu-satunya binatang di alam 
liar yang diketahui menjadi 
pembawa bakteri tersel 
lah armadillo, mamalia ber- 
moncong mirip tikus besar dan 
bersisik tebal. Ari 0 berasal 
dari selatan Ameri 
karang hewan ini mudah di- 
temukan di Amerika bagian 
tengah dan utara. 

Keberadaan penyakit kusta 
ini sudah diidentifikasi sejak 
tahun 1400 sebelum Masehi. 
Namun, banyak informasi ter- 
kait kusta yang masih menjadi 
misteri hingga kini. Dikutip dari 
BBC, 25 Januari 2023, tidak ada 
yang tahu pasti bagaimana kus- 
ta muncul, mengapa dominan 
terjadi di negara tertentu, hing- 
ga belum ada tes untuk men- 
deteksi keberadaan bakteri lep- 
ra di tubuh manusiz 

Organi: Kesehatan Dunia 
(WHO) pada 27 Januari 2023 
menyebut kusta tersebar di 120 
negara. Setiap tahun ada 
200.000 kasus kusta baru, Tiga 
besar negara penyumbang ka- 
sus kusta terbanyak adalah In- 
dia, Br: dan Indonesia. Pe- 
nyakit ini juga masih menjadi 
ancaman di Myanmar, Sri Lan- 
ka, dan Filipina walau ancam- 
annya terus menurun. 

Di Indonesia, Kementerian 
Kesehatan pada Januari 2022 
menyebut ada 13.487 penderita 
kusta dan penemuan kasus baru 
pada 2021 sebanyak 7.146 kasus. 
Sebanyak 154 persen pasien 
kusta mengalami kecacatan aki- 
bat keterlambatan penanganan 
penyakit. 

Secara nasional, jumlah pen- 
derita kusta di Indonesia telah 
kurang dari 1 orang setiap 
10000 penduduk. Indonesia 
pun menargetkan ' mampu 
mengeliminasi kusta pada 
2024. 

Namun, masih ada enam pro- 
vinsi dari 34 provinsi yang be- 
lum mencapai target prevalensi 
kurang dari 1 penderita kusta 
dalam setiap 10000 penduduk, 
yaitu Sulawesi Utara, Goron- 
talo, Maluku, Maluku Utara, Pa- 
pua, dan Papua Barat. Adapun 
jumlah kabupaten/kota yang 
belum eliminasi kusta tersebar 
di 101 kabupaten/kota atau 
hampir 20 persen kabupa- 
ten/kota yang ada. 

”Lepra adalah penyakit yang 
sangat kompleks. Banyak in- 
formasi tentang kusta masih 
menjadi teka-teki hingga hari 
ini,” kata Gangadhar Sunkara, 


| 


JENDELA 


HUMANIORA 


peneliti pengembangan obat 
dan kepala program global per- 
usahaan farmasi Novartis. 

Meski penanganan kusta se- 
makin membaik hingga tiga juta 
orang di seluruh dunia dapat 
diselamatkan agar tetap hidup, 
profesor emeritus kesehatan 
masyarakat Universitas Aber- 
deen Britania Raya, Cairs 
Smith, menyebut 140.000 kasus 
kusta lolos dari deteksi peme- 
rintah setempat selama dua ta- 
hun pandemi Covid-19. ri 
jumlah itu, 15000 kasus di- 
antaranya menyerang 
anak-anak. 


”Mereka belum didiagnosis, 
diobati, dan berisiko tinggi 


mengalami kecacatan,” 
nya. Padahal, mencegah 
dini sama dengan mencegah ke- 
cacatan seumur hidup yang 
mengancam mereka. 


Penanganan 

Upaya penanganan kusta 
mencapai kemajuan pesat da- 
lam empat dekade terakhir se- 
jak WHO mengenalkan terapi 
multiobat tahun 1982. Terapi 
itu ditujukan untuk mengatasi 
kusta multibasiler atau disebut 
juga kusta basah yang memiliki 
banyak kuman. Jenis kusta ini 
mudah memicu perkembangan 
penyakit lebih lanjut yang se- 
ring ditandai dengan muncul- 
nya lesi pada kulit dan memicu 
kecacatan. 

WHO pun kini mengem- 
bangkan metode pengobatan 
baru, yaitu terapi multiobat 
(MDT) yang mengombinasil 
dua pil yang dikonsums 
dalam sebulan dan satu pil yang 
diminum setiap hari. Model ter- 
api ini berdampak besar dalam 
menghentikan perkembangan 
penyakit. Namun, menurut 


Penjabat Ketua Program Kusta 
Global WHO Venkata Pemma- 
raju yang telah menangani kus- 
ta selama 40 tahun terakhir, 
terapi itu tetap belum bisa 
menghentikan kusta. 

Rumitnya — pemberantasan 
kusta itu, menurut Sunkar: 
lah satunya disebabkan oleh sa- 
ngat lambatnya bakteri M lep- 
rae bereplikasi. Satu bakteri bu- 
tuh 14 hari untuk membelah 
diri menjadi dua bagian. Ban- 
dingkan dengan bakteri Esche- 
richia coli di usus yang menye- 
an keracunan makanan, 
hanya butuh 20 menit un- 
membelah diri. 
ya, seseorang yang 
terinfeksi bakteri ini baru akan 
menunjukkan gejala kusta pada 
2 tahun hingga 20 tahun se- 
sudah infeksi. Namun, waktu 
inkubasi rata-rata kuman sejak 
menginfeksi hingga muncul ge- 
jala pertama adalah 5 tahun, 
sedangkan munculnya gejala 
setelah 20 tahun terinfeksi cu- 
kup jarang terjadi. 

Lamanya waktu inkubasi itu 
tidak hanya menimbulkan ma- 
salah bagi pasien, tetapi juga 
orang di sekitarnya. Seseorang 
yang tidak sadar terinfeksi bak- 
teri lepra bisa menularkan ke 
orang di sekitarnya, khususnya 
anggota keluarganya. 

Masalahnya, sampai saat ini 
belum diketahui pasti bay 
na kusta menyebar. Meski ter- 
masuk penyakit menular, El- 
hamangto Zuhdan dan rekan 
dalam Jurnal Epidemiologi Ke- 
sehatan Komunitas 2 (2), 2017, 
menyebut jalur penularan kusta 
belum sepenuhnya terungkap. 

Namun, sejumlah faktor ri- 
siko yang rentan menularkan 
kusta adalah kontak dekat de- 
ngan penderita kusta, keber- 


KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI 


Pasien kusta berbincang dengan petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Rehatta, Unit Rehabilitasi 
Kusta Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis (26/1/2023). Di rumah sakit ini, sebanyak 
317 pasien kusta menjalani rawat inap dan 1416 pasien kusta menjalani rawat jalan. 


PENYAKIT KUNO 
YANG MASIH MENGINTAI INDONESIA 


Kusta dideteksi sejak 3.500 tahun lalu. Namun, hingga kini, proses 
penyebaran dan penularannya belum diketahui pasti. Meski pengobatan kusta 
banyak kemajuan, stigmatisasi dan diskriminasi penderita kusta terus terjadi. 


M ZAID WAHYUDI 


KOMPAS/KRISTI DWT UTAMI 


Ibnu Utoyo (65) berdiri di depan toko kelontong miliknya di kampung rehabilitasi kusta di Desa 


Banyumanis, Kecam: 


an Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis (26/1/2023). Setelah 


berobat, Ibnu bekerja sebagai penjaga kebun kelapa, beternak, dan membuka usaha toko kelontong. 


sihan pribadi yang buruk, ren- 
dahnya pengetahuan, jenis ke- 
lamin, status vaksinasi BCG 
(Bacille Calmette-Guerin) dan 
kondisi sosio-ekonominya. 
Meski kusta termasuk penyakit 
menular, proses penularannya 
sangat lambat. 

Mereka yang kontak dengan 
pasien atau penderita kusta pun 
biasanya baru tertular setelah 
berbulan-bulan dekat dengan 
pasien. Meski demikian, kon- 
sensus yang digunakan seka- 
rang adalah kusta ditularkan 
melalui droplet atau percikan 
pernapasan saat orang yang ter- 
infeksi bakteri lepra batuk dan 
bersin. Namun, potensi me- 
nyebarkan kuman lewat kulit 
tetap ada. 

Kerepotan lain dalam pena- 
nganan kusta adalah resistensi 
antibiotik. Pengobatan asli kus- 
ta yang ditemukan pada 
1940-an dan efektif melawan 
kuman adalah antibiotik dap- 
son. Namun, hanya butuh 20 
tahun untuk obat ini menjadi 
tidak efektif lagi melawan kus- 
ta. 

Kini, pengobatan kusta ba- 
nyak bergantung pada antibio- 
tik rifampisin. Selain itu, pen- 
dekatan modern dengan peng- 
gunaan beberapa jenis antibio- 
tik secara bersama-sama juga 
dinilai lebih efektif mencegah 
terjadinya kembali resistensi 
antibiotik. Meski demikian, ke- 
berlanjutan dari penggunaan 
antibiotik ini tetap harus men- 
jadi perhatian agar pengobatan 
tidak terhenti tiba-tiba gara-ga- 
ra resistensi obat. 

Meski tersedianya pengobat- 
an akan membuat kusta lebih 
cepat ditangani, sayangnya di- 


agnosis kusta masih sulit di- 
lakukan. Saat ini metode stan- 
dar untuk mendiagnosis kusta 
adalah dengan melakukan bi 
opsi atau sayatan kecil pada lesi 
kulit untuk diambil darah, ca- 
iran jaringan, dan jaringan lu- 
kanya untuk dicek di bawah 
mikroskop. Namun, teknik ini 
melelahkan dan mahal. 

Proses deteksi kusta itu sa- 
ngat tidak efektif dilakukan, 
khususnya di daerah perdesaan 
atau kabupaten kecil yang 
silitas kesehatannya terbatas 
dan masyarakatnya berpenda- 
patan rendah. Akibatnya, ba- 
nyak pasien kusta terlambat di- 
diagnosis hingga sudah meru- 
sak saraf dan kulit. 

Jika tes diagnostik cepat, 
non-invasif, dan efektif men- 
deteksi kusta itu sudah dite- 
mukan, banyak kasus kusta dan 
kontak dekat pasien bisa lebih 
cepat dilacak. Tes diagnostik ce- 
pat kusta itu sedang dikem- 
bangkan, tetapi sepertinya ha- 
silnya masih butuh waktu lama 
untuk diperoleh. 


Stigmatisasi 


Meski upaya diagnosis dan 
terapi kusta terus berkembang, 
namun stigmatisasi dan diskri- 
minasi penderita kusta tak per- 
nah berubah, tetap berlangsung 
hingga sekarang. "Kusta tetap 
menjadi masalah hak asasi ma- 
nusia yang mengakar,” kata pe- 
lapor khusus Perserikatan 
Bangsa-Bangsa untuk pengha- 
pusan diskriminasi terhadap 
penderita kusta, Alice Cruz. 

Kusta menjadi salah satu pe- 
nyebab perceraian. Di banyak 
negara, penderita kusta masih 
berjuang untuk mendapat akses 


pendidikan, layanan kesehatan, 
dan pekerjaan yang layak. 
Hak-hak ekonomi dan sosial 
penderita kusta banyak yang 
belum diberikan negara. Kusta 
bukan sekadar penyakit, me- 
lainkan juga label yang sering 
disematkan kepada penderita- 
nya untuk merendahkan me- 
reka. 

Pengucilan di lingkungan se- 
kitar hingga ditolak di fa 
umum, termasuk fasilitas ke- 
sehatan, juga m banyak di- 
alami penderita kusta. Situasi 
itu membuat banyak pasien 
kusta harus menghadapi beban 
ganda, yaitu kusta dan gang- 
guan kesehatan mental akibat 
stigmatisasi dan diskriminasi 
yang mereka alamai. 

Persoalan stigma itu pula 
yang masih menjadi tantangan 
Indonesia untuk mengeliminasi 
kusta pada 2024. Karena 
itu, menyambut Hari Kusta Se- 
dunia 2023 yang dirayakan se- 
tiap hari Minggu terakhir di 
bulan Januari atau tahun ini 
jatuh pada 29 Januari 2023, 
penting untuk memberikan du- 
kungan sosial bagi penderita 
kusta. 

Sokongan itu tidak hanya 
agar penderita kusta berdaya di 
masyarakat, tetapi juga mem- 
buat mereka percaya diri da- 
tang ke fasilitas kesehatan, 
menjalani deteksi, dan meng- 
akses pengobatan sejak dini 
hingga terhindar dari kecacat- 
an. Sokongan juga perlu diberi- 
kan agar masyarakat sekitar 
mau menerima dan memper- 
lakukan penderita kusta tidak 
dengan sebelah mata atau di- 
beda-bedakan dengan orang la- 
in. 


KOMPAS/SOELASTRI SOEKINNO 


Berkunjung ke Panti 
Rehabilitasi Sosial Bina 
Laras Kronis Tuban di 
Nganget, Jawa Timur, 
menjadi agenda 
sukarelawan Leprosy Care 
Community, Sabila (kaus 
kuning) dan Palupi (kai 
putih), Agustus 2022. 
Mereka mengobrol dengan 
orang sakit kusta. 


Kusta tetap menjadi 
masalah hak asasi 
manusia yang 
mengakar. 


Edukasi tentang 
penyakit kusta 
seharusnya terus 
disiarkan agar 
masyarakat makin 
paham bahwa 
kusta bisa 
disembuhkan. 


FEBRUARI 


JENDELA 


NUSANTARA 


MENYAPA ORANG DENGAN KUSTA 


Jarak ribuan kilometer tidak membuat sejumlah pemuda dari 
Jepang untuk datang ke Dusun Nganget, Tuban, Jawa Timur. 
Dengan kasih dan kerelaan hati, mereka menyapa para 
penderita kusta di sana. 


eolah sudah bi 

orang dengan kusta 

jarang disapa, apalagi 

dikunjungi. Mereka 

terkucilkan, — diberi 
tempat tinggal terpisah dari 
warga umum. Tetapi, sejumlah 
anak muda Jepang dan Indo- 
nesia tanpa r: Ik dan takut 
tertular justru mendatangi me- 
reka. 


Bukan hanya jarak ribuan 
kilometer, melainkan juga ke- 
timpangan cara hidup dan ke- 
sulitan berbahasa Indonesia tak 
menghalangi enam mahasiswa 
asal Jepang dan lima pemudi 
Indonesia untuk mengunjungi 
orang yang pernah terkena 
penyakit kusta di Dusun Nga- 
nget, Kabupaten Tuban, Jawa 
Timur, Empati yang tinggi me- 
mampukan mereka menanggal- 
kan rasa takut tertular dan se- 
mua kesulitan demi menaikkan 
rasa percaya diri warga dengan 
kusta. 
Pada Agustus 2022 lalu, se- 
banyak 11 anak muda dari dua 
negara mengunjungi Dusun 
Nganget selama 14 hari. Rom- 
bongan dari Jepang adalah Risa 
Ogiue, Chiharu Imai, Utaki Ito, 
Ai Nishida, Rina Matsushita, 
dan Shunsuke Tsukamura, se- 
mua mahasiswa Nanzan Uni- 
versity, Nagoya. Usia mereka 
berkisar 20-21 tahun. Semen- 
tara pemudi Indonesia yang be- 
kerja bersama mereka, Kun 
Kanthi Indah Perwati, Nisrina, 
Sabila Salsabila, Nadhila Bela- 
dina, dan Palupi Habsari. 

Mereka bergabung sebagai 
sukarelawan Leprosy Care 
Community (LCC) yang didi- 
rikan Yuta Takashima (33), 
warga Jepang yang lebih dari 10 
tahun tinggal di Indonesia guna 
membantu orang dengan kusta, 
sebutan bagi mereka yang per- 
nah sakit kusta. Yuta mendi- 
rikan LCC untuk mengurangi 
diskriminasi terhadap orang 
dengan kusta. 

Sukarelawan senior LCC ke- 
mudian mendirikan Yayasan 
Satu Jalan Bersama yang 
mengoordinasi kegiatan para 
sukarelawan dan menghimpun 
dana untuk membantu orang 
dengan kusta dan keluarganya. 

Kegiatan sukarelawan meli- 
puti kunjungan ke rumah warga 
di pondok sosial dan panti re- 


Sukarelawan dari Jepang dan Indonesia (di tengah barisan) ikut senam pagi bersa 


SOELASTRI SOEKIRNO 


He: £ 


a dengan orang dengan kusta penghuni Panti 


Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kronis Tuban di Nganget, Jawa Timur, pada pertengahan Agustus 2022. 


hab, serta kerja bakti. Meng- 
obrol menjadi cara untuk me- 
nyemangati orang dengan kusta 
yang merasa rendah diri dan 
tertolak dari masyarakat. 
Sebagian besar orang dengan 
kusta punya cacat pada tubuh- 
nya. Tangan atau kaki kaku, 


akibat 
yang telat diobati. 

Saat kerja bakti, sukarelawan 
menjadi pengangkut bahan ba- 
ngunan, seperti batu bata, batu 
kali, dan adukan semen. Bi- 
asanya mereka bekerja sama 
dengan warga yang terkena 
kusta untuk membuat jalan 
atau membuat saluran air yang 
warga butuhkan. 

Kegiatan itu pula yang di- 
lakukan para sukarelawan di 
Nganget. Mereka mengunjungi 
penghuni Panti Rehabilitasi So- 
sial Bina Laras Kronis Tuban di 
Nganget yang berjumlah 100-an 
orang. 

Panti itu dulu adalah Rumah 
Sakit Kusta Nganget. Pemerin- 
tah menutup RS itu lalu mem- 
buatnya sebagai panti rehab 
yang dikelola Kementerian So- 
sial RI. Tempat tersebut me- 
nampung orang dengan kusta 
yang tidak mau kembali ke 


dari luka 


rumahnya karena takut kena 
stigma dari keluarga dan ma- 
syar: 

Selain mendatangi panti re- 
hab, mereka juga mengunjungi 
warga dengan kusta beserta ke- 
luarganya di Lingkungan Pon- 
dok Sosial Nganget yang ter- 
letak di belakang panti. Peme- 
rintah menyediakan rumah sa- 
ngat sederhana untuk mereka. 

Anak-anak muda itu disebar 
dalam tiga tim agar warga men- 
dapat kunjungan beberapa kali. 
Dalam setiap tim ada sukare- 
lawan dari Indonesia yang se- 
kalian menjadi penerjemah ba- 
gi mahasiswa Jepang dan war- 


ga. 

Ketika berkunjung ke rumah 
Sumining (55), warga Liposos 
Nganget asal Mojokerto, Jatim, 
Rina dengan serius mendengar- 
kan kisah hidupnya. Sabila me- 
nerjemahkan cerita Sumining 
yang nyaris dibuang keluarga- 
nya ke hutan karena terkena 
kusta. Keluarganya takut ter- 
tular Sumining yang kaki ki- 
rinya diamputasi. Mendengar 
tragis itu, wajah Rina dan 
Risa melongo. 

”Ho-ho” ujar Rina dengan 
mimik wajah serius mencoba 
memahami kesedihan Sumi- 
ning yang ditolak saudara kan- 


dungnya saat hendak pulang ke 
rumah orangtuanya seusai 
menjalani pengobatan di RS 
kusta. 

Kata terima kasih sambil 
menganggukkan kepala berka- 
li-kali keluar dari bibir Rina dan 
Risa saat Sumining meminta 
sukarelawan makan penganan 
di meja ruang tamu. Melihat 
para tamu berkali-kali meng- 
ambil suguhan penganan, wajah 
Sumining semringah. Hatinya 
senang, para tamu juga meng- 
hormati nyonya rumah dengan 
terus makan dan minum di 
rumah itu. 

"Saudara saya ndak ada yang 
mau ke s Hanya anak saya 
sekeluarga yang mau datang ke 
sini. Sebenarnya saya sakit hati. 
Saya, kan, sudah sembuh, 
mengapa masih takut ketular- 
an?” katanya lagi. 


Sempat kaget 


Kehadiran Shunsuke dan 
kawan-kawannya ke Nganget 
memanfaatkan libur kuliah, 
sedangkan Sabila yang meru- 
pakan mahasiswa Kedokteran 
Universitas Airlangga, Suraba- 
ya, memanfaatkan libur akhir 
pekan. Nadhila yang kuliah Ma- 
gister Kesehatan Masyarakat 
Universitas Gadjah Mada, Yog- 


yakarta, harus bolak-balik naik 
kereta dari Yogyakarta-Suraba- 
ya, lalu Surabaya-Bojonegoro 
untuk ke Nganget, Tuban. 
Palupi, Kun, dan Nisrina 
mengambil cuti dari pekerja- 
annya masing-masing di Jakar- 
ta dan Surabaya khusus untuk 
mengunjungi orang dengan 
kusta di dusun tersebut. 
Ongkos naik pesawat pulang 
pergi Nagoya-Surabaya tidak 
murah, sekitar Rp 10 juta-Rp 11 
juta per orang. Belum lagi uang 
sakunya. Untuk bisa ke Nga- 
nget, para mahasiswa Jepang 
menabung hasil kerja mereka 
bekerja di restoran dan menjadi 
guru les bahasa Inggris. Rina 
dan Risa yang menjadi guru les 
bahasa Inggris di negaranya 
menabung sampai enam bulan 
untuk bisa datang ke Nganget. 
Sebelum datang ke Nganget, 
para mahasiswa Jepang sudah 
mendapat edukasi mengenai 
kusta dan cara penularannya. 
Pemahaman mendalam akan 
kusta membuat mereka tidak 
punya keraguan untuk bergaul 
akrab dengan mantan penyan- 
dang kusta. Yuta juga mem- 
berikan pemahaman mengenai 
seluk beluk kusta kepada su- 
karelawan asal Indonesia. Itu- 
lah sebabnya di antara mereka 


FOTO-FOTO: KOMPAS /SOELASTII SOEKINNO 


Para sukarelawan, Agustus 
2022 lalu, bertamu ke rumah 
Sumining, orang dengan kusta 
yang tinggal di Nganget, 
Tuban, Jawa Timur. 


pantang memberi stigma ke- 
pada orang dengan ku 

Pada pengalaman pert: 
Nganget, Risa mendapat peng- 
alaman mendalam yang me- 
ngagetkan. Risa dan lima ka- 
wannya biasa menggunakan 
alat modern dalam kehidupan 
sehari-hari, termasuk untuk 
urusan toilet. Namun, ketika 
ikut kemah kerja, mereka harus 
memakai toilet manual model 
angsa yang belum pernah me- 
reka lihat. 

"Oh, aku sangat kaget. Harus 
bagaimana pakainya?” katanya 
dengan panik dan mimik lucu 
saat menirukan kejadian per- 
tama ia menggunakan WC ma- 
nual. 

Ia mengatakan, bia: 
lesai buang air besar, ia tinggal 
menekan tombol penyiraman 
pada toilet yang ada di Jepang. 
Setelah kepanikannya mereda, 
masalah itu selesai dengan upa- 
yanya penyiraman air secara 
manual ke lubang WC, tetapi 
Risa mengenangnya sebagai 
pengalaman paling mengesan- 
kan. 

”Sekarang aku tertawa ingat 
pengalaman itu,” celoteh gadis 
cantik itu. Kali ini ia bisa ter- 
tawa lebar mengenang kesu- 
litannya menggunakan WC di 
Nganget. 

'Anak-anak muda dari Jepang 
dan Indonesia rela mengguna- 
kan masa libur untuk meng- 
abdikan diri kepada kemanu- 
siaan. "Mereka itu manusia 
sama seperti kita. Mengapa ha- 
rus didiskriminasi? Saya akan 
datang lagi ke sini tahun de- 
pan,” tekad Risa dengan nada 
serius. 

Keinginan sama datang dari 
Rina. Demikian pula pemudi 
dari yang bekerja 
bersama mahasiswa dari Je- 
pang tersebut. 

Edukasi tentang penyakit 
kusta seharusnya terus disiar- 
kan agar masyarakat makin pa- 
ham bahwa kusta bisa disem- 
buhkan. Apalagi, jika penderita 
segera diobati saat kasus di- 
temukan. 


nya se- 


HUMANIORA 


ETIKA OTAK TIKUS DAN OTAK 
MANUSIA DISATUKAN 


Organoid otak manusia yang ditumbuhkan dari sel punca berhasil 
dicangkokkan ke otak tikus. Hasilnya, otak tikus yang cedera bisa 
dikembalikan fungsinya. Namun, proses ini masih jauh untuk dapat 
diterapkan pada manusia. 


MUCHAMAD ZAID WAHYUDI 


Imuwan berhasil men- 

transplantasikan — atau 

mencangkokkan orga- 

noid otak manusia ke 

otak tikus yang meng- 
alami cedera hingga menggang- 
gu sistem pemrosesan visual 
mereka. Hasilnya, organoid 
otak manusia tumbuh dan 
menciptakan koneksi dengan 
sel-sel otak tikus. Jika sukses, 
metode ini pada masa men- 
datang diharapkan dapat mem- 
bantu memperbaiki kerusakan 
otak pada manusia. 

Hingga kini, transplantasi 
atau cangkok otak belum mam- 
pu dilakukan secara baik akibat 
kendala teknis dan persoalan 
etis. Namun, sejumlah ilmuwan 

mencoba mengatasinya de- 
ngan menggunakan organoid 
alias miniatur otak manusia 
yang ditumbuhkan di la- 
boratorium. Otak manusia 
yang "dibudidayakan” da- 

ri sel punca itulah yang 
digunakan untuk riset 
ataupun dicangkokkan 

ke makhluk hidup lain. 
Penggunaan organo- 

id untuk menambal 

otak tikus yang cedera 

merupakan strategi ba- 

ru untuk memperbaiki 

otak manusia. Meski 

penerapan cangkok or- 
ganoid pada manusia 
masih membutuhkan 
waktu panjang, hal ini 
memberi harapan untuk 
mengurangi dampak pe- 
nyakit akibat kerusakan 
otak. 

”Organoid (otak ma- 
nusia) dapat digunakan 
untuk memulihkan 

fungsi otak setelah ce- 

dera traumatis, operasi 
invasif, stroke, hingga 
membantu memerangi 
efek penyakit neurode- 
generatif, seperti par- 
kinson,” kata asisten 
profesor bedah saraf di 
Sekolah Kedokteran Per- 
elman, Universitas Penn- 
sylvania, Amerika Serikat, 
Han-Chiao Isaac Chen, ke- 
pada  Livescience, — Kamis 
(2/2/2023). 

Dalam studi yang dipubli- 
kasikan di jurnal Cell Stem Cell, 
2 Februari 2023, peneliti meng- 
gunakan organoid otak manusia 
untuk menambal otak tikus 
yang cedera, yaitu bagian yang 
terlibat dalam sistem pemro- 
sesan visual tikus. Kerusakan 
otak tikus itu terjadi pada ba- 
gian korteks visual sehingga 
penglihatannya terganggu. 

Saat cahaya mengenai retina 
di mata, pesan elektrik akan 
masuk ke bagian otak yang ber- 
nama korteks visual ”primer”. 
Otak bagian ini mulai mengatur 


AA 
AYO 


fitur dasar apa yang meman- 
tulkan cahaya ke retina mata 
tersebut. Selanjutnya, data yang 
diperoleh diteruskan ke korteks 
visual "sekunder” untuk ana- 
lisis lebih lanjut mengenai in- 
formasi yang diterima. 

Pada uji ini, kerusakan parah 
otak tikus dewasa itu terjadi 
pada bagian korteks visual se- 
kunder hingga menimbulkan 
lubang besar. Lubang itu ke- 
mudian ditambal menggunakan 
organoid otak manusia. Diban- 
ding studi sebelumnya, proses 
ini lebih maju karena pencang- 
kokan organoid otak manusia 
dilakukan pada tikus yang lebih 
tua dan otaknya terluka. 

”Transplantasi otak tikus se- 
belumnya dilakukan ilmuwan 
dengan mencangkokkan sel-sel 
individual otak ke otak hewan 
pengerat yang sehat dari ber- 
bagai usia serta mencangkok- 
kan organoid (otak manusia) ke 
otak hewan pengerat yang sa- 
ngat muda dan tidak terluka,” 
katanya. 

Dalam studi ini, organoid 
otak ditumbuhkan dari sejenis 
sel punca manusia yang dapat 
menumbuhkan berbagai jenis 
sel. Peneliti menggunakan pe- 
nanda kimia tertentu untuk 
membuat sel punca menghasil- 
kan sel seperti yang ada pada 
korteks serebral—lapisan luar 
yang berkerut pada otak ma- 
nusia—dalam jumlah banyak. 
Korteks serebral memiliki 
enam lapis jaringan berbeda. 

”Struktur ini sangat penting 
karena menentukan bagaimana 
organoid otak itu benar-benar 
berfungsi,” kata Chen. 

Setelah 80 hari, organoid 
tumbuh menggumpal secara ti- 
ga dimensi dan mirip dengan 
jaringan korteks serebral di 
otak manusia. Meski memiliki 
banyak kesamaan, organoid 
yang terbentuk di laboratorium 
tetap tak sesempurna korteks 
serebral asli di otak manusia. 


Di masa depan, 
ilmuwan perlu 
menguji apakah 
organoid otak yang 
sama bisa 
diintegrasikan 
dengan bagian otak 
yang lain. 


Dengan diperolehnya orga- 
noid korteks serebral, langkah 
selanjutnya ialah mencangkok- 
kan organoid itu ke otak tikus. 
Dalam proses ini, peneliti me- 
ngeluarkan sebagian otak tikus 
yang terlibat dalam sistem 
pemrosesan visual, menambal- 
nya dengan organoid otak ma- 
nusia, dan menutupnya dengan 
pelindung khusus. 

Guna menghindarkan dari 
penolakan tubuh tikus atas ke- 
hadiran bagian organ baru, pe- 
neliti memberi obat penekan 
sistem kekebalan tubuh pada 
tikus sepanjang dan sesudah 
prosedur operasi dilakukan. 

Hasilnya, pada tiga bulan se- 
telah pencangkokan, pembuluh 
darah dari otak tikus menyusup 
ke organoid otak manusia. Kon- 
disi itu membuat sel-sel orga- 
noid otak manusia saling terjalin 
dan menyatu dengan sistem 
pemrosesan visual otak tikus 
yang tersisa hingga terkoneksi 
dengan retina di bola mata tikus. 
Namun, pembentukan sel-sel 
baru dan perluasan jaringan 
saraf itu membuat organoid 
tumbuh lebih besar dibanding 
otak tikus di sekitarnya. 

Saat mata tikus diberi rang- 
sangan visual berupa cahaya 
lampu yang berkedip dan garis 
hitam-putih pada layar, orga- 
noid yang dicangkokkan di otak 
tikus merespons stimulus visual 
tersebut. Kondisi ini menun- 
jukkan organoid korteks visual 
dari otak manusia berfungsi se- 
bagaimana seharusnya. 

Kini, peneliti melakukan uji 
penglihatan atau uji perilaku 
tikus untuk menilai sejauh apa 
kemampuan tikus dalam meng- 
hadapi perubahan di tubuhnya 
setelah cedera dan menjalani 
proses cangkok organoid. 

Di masa depan, ilmuwan per- 
lu menguji apakah organoid 
otak yang sama bisa diintegra- 
sikan dengan bagian otak yang 
lain. Bagian itu seperti korteks 
motor yang mengontrol gerak- 
an tubuh serta meneliti fak- 
tor-faktor yang mengendalikan 
kecepatan dan pengembangan 
integrasi organoid. 

Tim peneliti juga berharap 
bisa memperbaiki kualitas 
organoid otak sehingga memi- 
liki tingkat kemiripan dengan 
otak manusia yang sesungguh- 
nya. "Kami ingin memiliki or- 
ganoid yang benar-benar bisa 
meniru otak manusia yang se- 
benarnya dengan lebih baik,” 
kata Chen. 

Peningkatan kualitas orga- 
noid otak manusia hingga mirip 
dengan otak asli manusia akan 
memberi manfaat besar dalam 
menghadapi ancaman penyakit 
neurodegeneratif yang mening- 
kat seiring menuanya populasi. 


PANDU 


